TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 12 

TERBIT PADA HARI SENIN 

14 OKTOBER 2019 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 


^ ILcefemTiulknn Z 

Kebanggaan Anak Negeri 


MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 


Kesehatan Jadi Prioritas 



SAUMLAKI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Kepulauan Tanimbar menjadikan kesehatan dari 
masyarakat Tanimbar menjadi prioritas utama yang 
sejalan dengan visi dan misi Bupati Petrus Fatlolon, 
SH., MH dan Wakil Bupati (Wabup) Agustinus Utu- 
waly, S.Sos yaitu menjadikan masyarakat Kepulauan 


Tanimbar yang sehat, cerdas, berwibawa dan mandiri. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Fatlolon yang 
didampingi oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan 
dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tanimbar, 
Joice M. Fatlolon Pentury, SP saat menyaksikan secara 
langsung jalannya kegiatan Bakti Sosid (Baksos) Op¬ 


erasi Gratis Bibir dan Langit-Langit Celah atau Sumb¬ 
ing di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. P. P 
Magretty Saumlaki pada Sabtu (13/10). 

“Baksos ini sangat positif dan membantu mas¬ 
yarakat, terutama ekonomi lemah yang ada di... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


SBY Minta Jokowi Fokus Ekonomi Global 



JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima ke¬ 
datangan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kamis, 10 Okto¬ 
ber 2019. Pertemuan keduanya berlangsung di Ruang 
Jepara, Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut 
diakui oleh Kepala Negara sudah direncanakan sejak 
lama. Hanya saja baru dapat dilaksanakan hari itu... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Dubes Hadiri Launching Jalan S J Oratmangim 


SAUMLAKI - Duta Besar (Dubes) 
Republik Indonesia (RI) untuk China 
dan Mongolia, Drs. Djauhari Oratman- 
gun yang merupakan anak pertama dari 
Bupati pertama Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, Alm. Drs. Salmon Joseph 
Lebitduan Oratmangun akan hamri 
Lounching Pengabadian Nama Jalan di 
Kota Saurnlaki pada Senin (14/10). 

Menurutnya Pemerintah Kabu¬ 
paten (Pemkab) Tanimbar akan 
mengukuhkan nama dari ayahnya 
di Ruas Jalan Ir. Soekarno dengan 
menunjukkan surat pemberitahuan 
dari Sekretariat Daerah (Setda) yang 



ah (Sekda) Piterson Rangkoratat, SH 
kepada keluarga besarnya tertanggal 
2 Oktober 2019 dimana mendasari... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 



Kapolres dan Tukang Ojek Satos Camat Selaru Bantah Korupsi 


Prabowo Minta Jokowi Kaji Ib ukota B aru 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan per¬ 
temuan dengan Prabowo Subianto. Kedatangan Pra¬ 
bowo yang tiba sekira pukul 15.03 WIB langsung diteri¬ 
ma oleh Presiden di ruang Jepara, Istana Merdeka. 

Keduanya yang kompak mengenakan kemeja putih tam¬ 
pak berbincang akrab sebelum kemudian berjabat tangan. 

Selepas pertemuan yang berlangsung kur an^lebih... 



Polisi Ungkap Motif Penusukan Wiranto 


JAKARTA - Polri mengungkapkan 
motif pelaku penusukan terhadap Men¬ 
teri Koordinator Bidang Politik, Hu¬ 
kum, dan Keamanan Wiranto adalah 
karena takut ditangkap.Menurut Kepa¬ 
la BIN Budi Gunawan pelaku sudah 
terpapar radikalisme dan terhubung 
dengan jaringan teroris Jamaah Ansho- 
rut Daulah atau JAD Bekasi. 

Dalam jumpa pers di kantornya di 
Jakarta, Jumat (11/10), Kepala Biro 
Penerangan Masyarakat Kepolisian Re¬ 
publik Indonesia Birgadir Jenderal Dedi 
Prasetyo mengungkapkan motif pelaku 
penusukan terhackp Menteri Koordina¬ 


tor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
Wiranto adalah karena takut ditangkap. 

Syahrial Alamsyah alias Abu Rara 
dan istrinya. Fitri Andiriana, pada 
Kamis menyerang Wiranto saat baru 
tiba di Alun-alun Kecamatan Menes... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 

Sekapur Sirih dari Ramba 

Beta cuma mau sampaikan kalau, 
anggaran yang seharusnya dipergu¬ 
nakan untuk biayai kegiatan pember¬ 
dayaan beberapa desa di Yamdena 
bagian Barat su dapa makang sama... 

BERSAMBUNG KE HAL.10 



Hoax Maluku Tenggelam Kapolda di Nduga 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.08 


BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

































02 


14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 



K^K)]rasIMalogdraigm Tukang C]^ekFaii^^£alanSatos 


SAUMLAKI - Polres Maluku 
Tenggara Barat (MTB) dalam hal 
ini Satuan Lalulintas (Satlantas) 
gencar ciptakan keamanan, kese¬ 
lamatan, ketertiban dan kelancar¬ 
an lalu lintas (Kamseltibcarlantas) 
di Kota Saumlaki. Salah satunya 
dengan mengadakan pertemuan 
silahturahmi dan tatap muka an¬ 
tara Kapolres MTB AKBP Andre 
Sukendar,S.LK.,didampingi Kasat 
Binmas Kompol Simon A. Man- 
silety, Kasat Lantas AKP Jhon D. 
Baumasse, S.Sos dan Kapolsek 
Saumlaki dengan para tukang ojek 
yang berada dipangkalan Saumlaki 
Town Square (Satos) pada Jumat 
(11/10) pukul 14.21 WIT 
Dalam tatap muka tersebut. Ka¬ 
polres mengajak para tukang ojek 
untuk selalu mentaati setiap pera¬ 
turan Lalulintas dan bagi yang 
belum melengkapi administrasi 
untuk segera mendatangi Satuan 
lalulintas untuk melangkapi ad¬ 
ministrasi baik itu kelengkapan 


diri maupun kendaraannya. 

Dilain hal. Kapolres AKBP An¬ 
dre Sukendar mengajak sekaligus 
menghimbau kepada para tukang 
ojek untuk membantu Polri dalam 
menjaga Kamtibmas yang tetap 
aman menjelang pelantikan Pres¬ 
iden dan Wakil Presiden terpilih 
serta pelantikan Anggota DPRD 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 

Para tukang ojek sangat berteri¬ 
ma kasih atas kunjungan Kapolres 
Maluku Tenggara Barat beserta 
beberapa pejabat pada areal pang¬ 
kalan ojek mereka. "Kami men¬ 
dukung apa yang menjadi program 
dari Polres Maluku Tenggara Barat 
demi kenyamanan dan keamanan 
baik Lalu Lintas maupun Kamtib¬ 
mas di Kota Saumlaki,” ucap salah 
satu anggota Ojek Satos. 

Kegiatan dilanjutkan dengan makan 
bersama oleh Kapolres Maluku Teng¬ 
gara Barat dan para tukang ojek Pang¬ 
kalan Satos yang berlangsung akrab 
dan penuh kebersamaan. (MU) 


Polres Wertamrian Jemput Romo Agus Rumsory 


Ikan Mati di Lelingluang Masih Didalami 


SAUMLAKI - Personil Polsek 
Wertamrian melaksanakan kegiatan 
pengamanan penjemputan Imam 
Baru RD. Agustinus Rumsory. Pr 
yang datang dengan menggunakan 
Pesawat Wings Air dengan nomor 
penerbangan IW 1514 pada Sabtu 
U2/10) pukul 10.10 Wit, bertempat 
di Bandara Udara Mathilda Batlayeri, 

Kedatangan imam baru disambut 
dengan upacara adat oleh Tua Adat 
Desa Lorulun, pengalungan syal 
kemudian dilanjutkan dengan sam¬ 
butan Wakil Uskup Wilayah Kepu¬ 
lauan Tanimbar - MBD fe. Simon 
Petrus Matruty, Pr dan tarian tnabar 
oleh Umat Paroki Arui. 

Penjemputan Imam Baru dihad¬ 
iri oleh Kepala Desa Arui Bab Ivo 
Sanamase, Pastor Paroki Arui RD. 
Agustinus Rinto Duarmas, Pr, Pastor 
Kaitanus Saleky, Pr, Ketua Dewan 
Stasi Arui Raya Godefridus Lartutul, 
Ibu - ibu WKRI Stasi Hati Kudus 
Arui Bab dan Umat Paroki Arui yang 
berjumlah kurang lebih 70 orang. 

Setelah melaksanakan prosesi adat 
yang bertempat di Bandara Udara 
Mathilda Batlayeri, Imam Baru RD. 
Agustinus Rumsory. Pr.Meninggal- 
kan areal Bandara dan selanjutn¬ 
ya melaksanakan pemberkatan di 
Mako Polsek Wertamrian 

Imam Baru bersama rombongan 
kemudian menuju Desa Amdasa 


dan disambut oleh Kepala Desa 
Amdasa Lodefikus Angwarmase 
dimana Desa Amdasa merupakan 
Gerbang Selatan Paroki Arui yakni 
Stasi Santa Maria Bunda Allah Am¬ 
dasa, selanjutnya dilakukan penga¬ 
lungan syal dan tarian sambutan 
dodobo, diakhiri dengan pember¬ 
katan Umat Stasi Santa Maria Bun¬ 
da Allah Amdasa oleh Imam Baru. 

Rombongan kemudian menuju 
Desa Sangliat Dol dan disambut oleh 
Sekertaris Desa Sangliat Dol Angky 
Sainlolin dilanjutkan dengan penga¬ 
lungan syal dan tarian, diakhiri den¬ 
gan pemberkatan dari Imam Baru. 

Rombongan Imam Baru selanjutnya 
tiba di Desa Arui Bab. Kedatangan 
Imam Baru diawali dengan sambutan 
Kepala Desa Arui Bab, pengalungan 
syal oleh Ketua Panitia Penjemputan 
Imam Baru Stasi Arui Bab, selanjutn¬ 
ya Imam Baru di arak menuju Pasto- 
ran Hati Kudus Arui Bab dengan tari 
- tarian dari Stasi Arui Das. 

Adapun rangkaian Kegiatan pen¬ 
jemputan Imam Baru mendapat 
pengawalan dari Personil Polsek 
Wertamrian berdasarkan Surat 
Perintah Kapolsek Wertamrian 
Nomor : Sprin / 121 / X / 2019 
Tanggal 11 Oktober sebanyak 8 
(delapan) personil, ditambah den¬ 
gan 2 (dua) Personil Sat Lantas Pol¬ 
res Maluku Tenggara Barar. (Mll) 



SAUMLAKI - Fenomena ikan 
mati dan terdampar di sepanjang 
pantai di Desa Lelingluan, Keca¬ 
matan Tanimbar Utara (Tanut) 
pada Sabtu (12/10) lalu masih did- 
ialami penyebabnya. 

Menurut Kepala Bidang Mitigasi 
Gempabumi dan Tsunami dari 
Badan Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG), Dr. Daryono 
S.Si, pihaknya masih akan berkoor¬ 
dinasi dengan pihak-pihak terkait 
diantaranya Lembaga Ilmu Pengeta¬ 
huan Indonesia (LIPI) Ambon dan 
TNI AL di Tanimbar guna mendala¬ 
mi fenomena ini. “Kami harus dala¬ 
mi secara detail penyebabnya,“ jelas 
dia lewat pesan singkat. 

Sebelumnya informasi mat- 
inva puluhan ekor biota lau ini 
dioagikan oleh Camat Tanut, Dan- 
iel Sabono melalui media sosial 
dengan menyatakan bahwa kejad 


ian ini diketahui oleh warga yang 
akan melaut di pagi hari. 

“Kejadian alam, tiba-tiba terjadi di 
sepanjang pesisir desa Lelingluan, 
Kecamatan Tanimbar Utara. Dari 
jam 5 pagi berbagai biota laut mati 
semua; ikan, gurita, kepiting dll 
semua mati,“ kata dia. 

Selanjutnya camat menyatakan 
agar pihak-pihak teknis yang ber¬ 
wenang dalam hal ini agar dapat 
mencari tau penyebab kematian he¬ 
wan-hewan tersebut. 

“Mohon dukungan teman-teman 
untuk dapat menginfokan kepa¬ 
da teman-teman di instansi teknis 
guna membantu kami mengan¬ 
tisipasi kejadian dimaksud yang 
dapat kami solusikan kepada mas- 
yarakat,“ tutup dia. 

Hal ini kemudian ditafsirkan oleh 
warga sebagai tanda akan terjadi 
gempa bumi seperti di Ambon (L02) 


Wabup Kukuhkan Tunpora Tingkat Kecamatan 


SAUMLAKI - Wakil Bupati (Wabup) 
Kepulauan Tanimbar, Agustinus Utu- 
waly, S.Sos melakukan pengukuhan 
terhadap Tim Pengawasan Orang 
Asing (Timpora) Tingkat Kecamatan 
seTanimbar Tahun 2019 di Gedung 
Balai Pembinaan Umat (BPU) Se¬ 
jahtera Saumlaki pada Kamis (10/10). 

Ia mengatakan bahwa harus 
disepakati bersama bahwa pen¬ 
gendalian dan pengawasan orang 
asing di Tanimbar bukan hanya tu¬ 
gas pihak Imigrasi saja tetapi sudah 
menjadi kerjabersama semua pihak 
yang bersinergi melakukan tugas 
pengendalian dan pengawasan ini. 

“Dengan dibentulmya Timpora Ke¬ 
camatan di Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar dapat memberikan solusi yang 
terbaik untuk mengantisipasi perma¬ 
salahan orang asing, terutama yang 
masuk ke daerah ini dan melakukan 
aktifitas secara illegal,” kata dia. 

Utuwaly pun menuturkan bahwa 
pihaknya siap membantu Timpora 
sesuai dengan kewenangan yang di¬ 
miliki dan dengan tetap berpedoman 
pada ketentuan yang berlaku sehingga 
daerah ini dapat berkembang seperti 


daerah-daerah lainnya di Indonesia. 

“Atas nama Pemerintah Daerah 
saya menyambut baik dan mem¬ 
berikan apresiasi atas terlaksananya 
kegiatan ini, serta ucapan terima 
kasih dan penghargaan bagi pihak 
Kementerian Hukum dan HAM 
RI atas dukungan dan kerjasa- 
manya selama ini,” tutupnya. (L02) 


NOMOR PENTING 

0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
























TANIMBAR RAYA 


14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 '^K/elenmimilkaa 


Zakanas Emanratu Bantah Salahgunakan Dana Desa di Selam 


SAUMLAKI - Camat Selaru, 
Zakarias Emanratu membantah 
pemberitaan sebuah media yang 
menuding dirinya bersalah da¬ 
lam dugaan penyalagunaan dana 
pengembangan Kecamatan Selaru. 

Ia menjelaskan, kegiatan pengem¬ 
bangan Kecamatan Selaru yang 
dilaksanakan sesuai hasil musy¬ 
awarah kecamatan dengan mengn- 
adirkan para pejabat dari 7 desa di 
kecamatan tersebut bersama den¬ 
gan para pendamping desa. 

“Dua kali musyawarah kami laku¬ 
kan di Hotel Galaxi Saumlaki dan 
Kantor Desa Adaut. Hasilnya ses¬ 
uai kesepakatan setiap desa wajib 
memotong Dana Desanya sebesar 
Rp 5 juta guna memfasilitasi biaya 
akomudasi,” ungkapnya kepada 
wartawan di SaumlaM. 

Akhirnya kegiatan dapat terlak¬ 
sana paaa Juli tahun 2018 dengan 
Tema ‘Pemberdayaan Karakter 
Kepemimpinan, fogiatan dapat 
berjalan selama 3 hari den¬ 
gan menghadirkan narasumber 
pengembangan diri, CMN Indo¬ 
nesia dari Jakarta selaku Pema¬ 


teri Penguatan Iman dan Mental 
Pemimpinyang diberikan khusus 
kepada para kepala desa sehingga 
dapat bekerja sesuai dengan fungsi 
pelayanan Ke masyarakat “Materi 
- materi yang disajikan pun ber¬ 
tujuan agar mereka dapat bekerja 
dengan baik, jujur, terukur, tepat 
sasaran, takut akan dosa,” kata dia. 

Sayangnya, berita yang muncul, 
pemanfaatan Dana Desa yang menc¬ 
uat ke publik memberikan pengaruh 
negatif terhadai kerja bersama mem¬ 
bangun Selaru. Terutama kinerja 
para pejabat desa. “Kinerja mereka 
sangat berpengaruh terhadap saya se¬ 
laku pimpinan kecamatan,” ujarnya. 

Dari kegiatan ini Emanratu sering di 
beritakan berulang - ulang kali oleh 
media bersangkutan. Bahkan ditud¬ 
ing melakukan pungli, penipuan ter¬ 
hadap Sekretaris Daerah (Sekda) Piet 
Rangkoratat. “Sampai berita terakhir 
ini mereka belum pernah melakukan 
konfirmasi dengan saya,” ungkap dia. 

Diakuinya, dana tersebut berasal 
dari Dana Desa. Namun ada musy¬ 
awarah, ada rekomendasi pemda dan 
panitia. Akhirnya hasil audit keuan¬ 


gan baik Inspektorat Daerah, BPKRI 
terhadap pemanfaatan dana kegiatan, 
ternyata murni tidak ada rekomenda¬ 
si pengembalian dana hingga saat ini. 

“Harapan Saya khusus bagi Dewan 
Pers agar dapat menindak Media yang 
tidak komperatif seperti media NM 
ini sesuai norma hukum yang berlaku, 
karena benar - benar meresahkan 
publik dengan mencemarkan nama 
baik institusi pemerintaan serta prib¬ 
adi saya. Ke depan akan melakukan 
laporan polisi bagi media yang ber¬ 
sangkutan,” tegas dia. 

Emanratu telah dituding oleh me¬ 
dia tersebut telah melakukan peng¬ 
gelapan dana dengan mengklaim 
mendapat laporan dari sumber ter- 
percaya bahwa uang tersebut diha¬ 
biskan oleh camat. 

Mereka menyebut program mus- 
renbang desa disediakan dana Rp76 
juta, musrenbang kecamatan Rp41 
juta, lomba RT terbaik tingkat keca¬ 
matan sebesar Rp 17 juta, kegiatan 
anen tahunan dan program pem- 
erdayaan masyarakat sebesar Rp 127 
juta dan program pembinaan dan 
pengelolaan keuangan desa dengan 


nama kegiatan pembentukaan pem¬ 
binaan dan pengembangan bungdes 
dengan total pagu Rp8 juta. Sehing¬ 
ga pagu anggaran untuk lima ke¬ 
giatan secara keseluruhan sebesar 
Rp271.813.680. “Lalu yang terpakai 
pada dua kegiatan yakni musrenbang 
desa Rp 15 juta dan musrenbang ke¬ 
camatan Rp 10 juta sehingga totalnya 
hanya Rp25 juta Jadi pagu anggaran 
sebesar Rp271.813.680 dikurangi 
Rp25 juta sehingga yang tidak bisa 
dikelola itu Rp246.813.680 yang tidak 
diketahui dan entah dikelola oleh sia¬ 
pa,” klaim sumber media tersebut. 

Mereka juga menuduh dugaan 
penyimpangan anggaran kecamatan 
tahun 2018 dimana dana yang dike¬ 
lola oleh PPTK berapa dan yang ti¬ 
dak dipakai berapa banyak. “Kalau 
tidak dikelola maka dananya pasti 
mengendap atau ditangani langsung 
oleh kuasa pengguna anggaran 
serta bendahara untuk berikan 
kepada siapa yang kelola. Karena 
jelas PPTK masing-masing punya 
kegiatan tersendiri dan diperkuat 
dengan surat keputusan dari 
Camat,” tuduh media tersebut. (LOl) 



Bupati Terima Penghargaan Opini WTP 


AMBON - Bupati Kepulauan Ta- 
nimbar. Provinsi Maluku, Petrus 
Fatlolon, SH., MH menerima 
penghargaan dari Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) Republik 
Indonesia (RI) sebagai apresiasi atas 
keberhasilan dalam menyusun dan 
menyajikan Laporan Keuangan Ta¬ 
hun 2018 dengan opini Wajar Tan¬ 
pa Pengecualian (WTP) di Hotel 
Swisbel Ambon pada Rabu (9/10). 

“Penghargaan diterima langsung 
oleh Bupati Tanimbar, Petrus fat¬ 
lolon bersama 5 kabupaten dan 
kota lainnya di Maluku,” kata 
Kepala Bagian Humas Setda Ta¬ 
nimbar, Blendy Souhoka, 

Sebelumnya Bupati Fatlolon me¬ 
ngungkapkan bahwa penerimaan 
daerah terutama transfer daerah 
yang berasal dari pemerintah pusat 
akan mengalami peningkatan yang 
signifikan. Hal tersebut dikatakan¬ 
nya berkaitan dengan penghargaan 


dari pemerintah pusat melalui Ke¬ 
menkeu RI berupa Dana Insentive 
Daerah (DID) senilai Rp36, 5 mil- 
yar atas laporan keuangan tersebut. 

Kemudian ia meyakinkan bah¬ 
wa pengelolaan keuangan dan 
pelaksanaan prioritas pembangu¬ 
nan di tahun 2020 akan semakin 
baik serta dirinya pun berharap 
laporan keuangan dengan opini 
WTP yang telah diperoleh di ta¬ 
hun 2018 lalu oleh pihaknya dapat 
dipertahankan di tahun 2019 ini. 

“Tapi kalau opini WTP itu tidak 
kita capai pada tahun 2019 yang 
akan diaudit pada tahun 2020, 
maka tahun 2021 nanti kita tidak 
dapat DID. Jadi ini tentu butuh 
sinergitas, koordinasi, komunika¬ 
si yang baik antara pemda bersa¬ 
ma pimpinan dan anggota DPRD, 
tentunya untuk kepentingan mas¬ 
yarakat,” kata dia kepada para awak 
media pada Kamis (26/9) lalu. (L02) 


Polisi Amankan Tanding Bola di Lolurun 


SAUMLAKI - Bhabinkamtib- 
mas pada jajaran Polsek Wertam- 
rian melaksanakan pengamanan 
pertandingan Bola Kaki di Lapangan 
Olah Raga Desa Lorulun, Kecamatan 
Wertamrian pada Sabtu(12/10). 

Adapun Bhabinkamtibmas 
yang turut dalam pengamanan 
kegiatan pertandingan dimak¬ 
sud diantaranya Bhabinkam¬ 
tibmas Desa Lorulun, Bripka 
P.Peea; Bhabinkamtibmas Desa 
Sangkra , Briptu M. Muriani; dan 
Bhabinkamtibmas Desa Atubul 
Da, Bripda D. J. Lawery. 

Kehadiran mereka mengamank¬ 
an 4 pertandingan yang dilak¬ 
sanakan dalam sehari yakni an¬ 
tara Batiaras II (Desa Wowonda) 


melawan Manutlusi (Desa Boma- 
ki) dengan skor kemenganan 0-1 
untuk Desa Bomaki. 

Pertandingan jam kedua antara 
Bison II ( Yonif 734) melawan 01- 
tim I (Desa Olilit Raya) dengan 
skor 0-3 untuk Desa Olilit Raya. 

Selanjutnya pertandingan jam 
ketiga antara Black Sniper ( Desa 
Lorulun) melawan Smantuf ( 
SMA Amtufu Kec. Wertamrian) 
dengan skor 1-1. Dan terakh¬ 
ir adalah pertandingan antara 
Janter ( Desa Wowonda) mela¬ 
wan Batyaras I( Desa Wowonda) 
dengan skor 3-1 untuk tim janter. 

Pertandingan Bola Kaki ber¬ 
langsung aman dan lancar serta 
berakhir Pukul 18.08 WIT. (Mil) 


TMMD Sadari^ Wai^Lennatan dan Bomaki 


SAUMLAKI - Kegiatan Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) Manung¬ 
gal Membangun Desa (TMMD) 
ke-106 Tahun 2019 di dua 
yaitu Desa Bomaki dan Le- 
rmatan di Kecamatan Tanimbar 
Selatan (Tansel), sejak Rabu (2/10) 
berjalan lancar dan aman. 

Melalui rilis media dari Komandan 
Kodim (Dandim) 1507/SIK Letkol 
Inf Rahmad Saerudin mengatakan 
telah dilaksanakan kegiatan non 
fisik di Desa Bomaki berupa pengo¬ 
batan gratis, penyuluhan kesehatan 
dan pengenalan dasar Peraturan 
Baris-Berbaris (PBB) bagi Siswa 
Sekolah Dasar (SD) Naskat Bomaki 
pada Selasa (8/10). 

Dalam kegiatan pengenalan PBB 
diajarkan oleh Serda Robert dari 
Koramil 1507-2/ Saumlaki, sedang¬ 
kan untuk pemberian materi ten¬ 
tang KB ,Perlindungan Perempuan 
dan anak disampaikan oleh Kepala 
Dinas (Kadis) Pemberdayaan Per¬ 
empuan dan Anak (PPA), Selpi 
E Hukubun S.sos dan sosialisasi 
tentang Pemberdayaan dan Kese¬ 
jahteraan Keluarga (PKK) oleh Hel- 


ena Tomahu dan pengobatan gratis 
ditangani oleh Bakes Kodim 1507/ 
Slk Serka M Mareng dan Basikes 
734/SNS Sertu S Kasale. 

Dengan adanya pengobatan gratis 
yang di laksanakan itu sudah san¬ 
gat membantu masyarakat setempat 
yang minim fasilitas kesehatan mau¬ 
pun tenaga medis, walaupun ter¬ 
dapat polikdes dan akses ke Rumah 
Sakit yang berada di kota kabupaten 
dapat di jangkau dengan akses darat 
namun bagi para lansia yang Kondis¬ 
inya lemah dan juga tergolong mas¬ 
yarakat miskin yang kurang mampu 
untuk mengeluarkan uang untuk 
transfortasi maupun untuk pengo¬ 
batan sangat terbantu sekali dengan 
adanya kegiatan tersebut. 

Kegiatan non fisik TMMD ini 
diharapkan dapat meningkatkan 
kesadaran hidup sehat dan mence¬ 
gah penyakit dengan hidup bersih 
serta menghindari kekerasan dalam 
rumah tangga untuk lebih di ting¬ 
katkan lagi kesadaran masyarakat 
dalam kehidupan sehari-hari, se¬ 
hingga mengurangi terjadinya 
permasalahan yang datang. (L2) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










04 gfeIL^l®imiii!iL[kM 


14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 



^4^' WASYAR/^T USA} 




gEMgEltflBANGA^, 




iJjEUAtLLgE^^ 


Benyamin Noach Dorong Kewirausahaan di MBD 


TIAKUR - Guna mewujudkan Pro¬ 
gram Pembangunan Kesejahteraan 
Sosial bagi masyarakat kecil di Ka¬ 
bupaten Maluku Barat Daya (MBD) 
m^a salah satu kebijakannya adalah 
meningkatkan dan mengembangkan 
minat kewirausahaan. 

Mendukung kebijakan pemerin¬ 
tah tersebut oleh Bagian Admin¬ 
istrasi Kesehjateraan Rakyat Sek- 
da MBD, melaksanakan kegiatan 
“Pembinaan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Usaha Kecil Tahun 
2019” bertempat di Ruang Rapat 
Bappeda MBD pada Kamis (10/10). 

Kegiatan ini dibuka langsung oleh 
Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, 
S.T, dan dihadiri pula oleh Kajari 
Kabupaten MBD, Kasat Binmas Pol¬ 
res MBD yang mewakili Kapolres 
MBD, Perwira Penghubung TNI 
AD, Perwira Penghubung TNI AL, 
Sekretaris Daerah Maluku Barat 
Daya, Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si, 
Kapolsek Moa Lakor, Staf Ahli, Asis¬ 
ten, Para Pimpinan OPD, Camat 
dan Kepala Desa serta narasumber 
yang berasal dari Dinas Perindustri¬ 
an dan Perdagangan Provinsi Malu¬ 
ku, Marchelino Paliama. 


Kegiatan mmiberikan kepada 56 pe¬ 
serta yang menekuni usaha ekonomi 
kecil dan didampingi oleh 28 Kepala 
Desa/staf yang berasal dari 5 Keca¬ 
matan yaitu : PP. Terselatan, Kisar 
Utara, Letti Moa dan Lakor dengan 
Materi “Membangun Spirit Berwirau¬ 
saha Bagi Pelaku IKM”. 

Bupati dalam sambutannya menjelas¬ 
kan bahwa kegiatan ini merupakan 


"'i i J r Ji. 1' if:. . 

salah satu upaya pemerintah dalam 
mondorong minat kewirausahaan. 
“Saya dari desa ke desa, kecamatan ke 
kecamatan untuk mendorong minat 
usaha tersebut. Ruang terbuka lebar, 
butuh tekat yang kuat, untuk minat 
yang besar, butuh kerja keras, butuh 
orang-orang yang ulet untuk mengha¬ 
dapi tantangan”, ucap Bupati. 

Ia juga menggambarkan beberapa 


tokoh yang memulai usahanya dari 
hal yang kecil hingga menjadi orang 
sukses, dimulai dari mimpi, punya 
tekat dan rencana yang baik maka 
menjadi besar. “Dengan mimpi yang 
besar, minat yang besar hasilnya pasti 
besar, karena tidak ada sejarah orang 
berhasil ini dimulai dari hal-hal be¬ 
sar, semua orang berhasil di mulai 
dari hal-hal kecil hingga menjadi be¬ 
sar. Materi yang diberikan hari ini ti¬ 
dak akan membuat saudara menjadi 
kaya tapi memotivasi saudara men¬ 
guatkan tekat saudara bahwa jalan 
yang dipilih adalah jalan menuju ke¬ 
benaran dan hidup,” kata dia. 

Ia juga berharap agar para camat dan 
kepala desa yang hadir untuk dapat 
memotivasi masyarakatnya untuk be¬ 
rusaha. Motivasi ini adalah mimpi be¬ 
sar rakyat Maluku Barat Daya, dan ini 
juga harus menjadi mimpi Idta semua, 
kita ingin menjadi daer^ yang maju, 
daerah yang sejahtera, daerah yang 
mandiri, daerah yang tidak dipan¬ 
dang sebelah mata oleh orang lain 
maka mimpi kita harus besar untuk 
kesejahteraan kita bersama, semoga 
Tuhan berkenan atas doa dan hara¬ 
pan kita” diakhir sambutannya. (K06) 


Ambon City of Music Masuk UNPSA 


AMBON - Dari Top 45 Inovasi ter¬ 
baik se-Indonesia, Inovasi Ambon 
City Of Music (ACOM) masuk dalam 
Top 11 yang diikutkan dalam kom¬ 
petisi pelayanan publik tingkat dunia 
United Nations Public Service Awards 
(UNPSA) yang diselenggarakan PBB. 

“Dari top 45 yang ditetapkan Ke- 
menpan, inovasi ACOM bersama 10 
lainnya terpilih mewakili Indonesia 
di tingkat dunia UNPSA,” katanyaD- 
irektur Ambon Music Office (AMO), 
Ronny Loppies, Jumat (11/10). 

Direktur AMO mengatakan, ino¬ 
vasi ACOM sebelumnya terpilih 
masuk top 99 dari 3.156 inovasi yang 
masuk ke Kemenpan di tahun ini. 

Selanjutnya beranjak masuk top 
45 kategori pertumbuhan ekonomi 
dan kesempatan kerja menjadi 
kekuatan bagi Kota Ambon. “Hari 
ini kita menerima informasi dari 
top 45 inovasi, 11 inovasi termasuk 
ACOM dipilih mewakili Indonesia 
tingkat dunia,” katanya. 

Ronny menjelaskan, pihaknya 
akan menyiapkan proposal menuju 
kompetisi tingkat dunia setelah me¬ 
nerima penghargaan Top 45 yang 
rencananya akan diserahkan oleh 
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pada 


tanggal 15 Oktober mendatang. 

“Kriterianya tentu berbeda dengan 
top 45, karena itu kita segara meny¬ 
iapkan proposal sesuai kriteria yang 
ditetapkan,” jelasnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh, 
diketahui Inovasi ACOM ada di 
urutan ke sembilan dari 11 inovasi 
yang akan mewakili Indonesia dalam 
kompetisi tingkat dunia dimaksud. 

UNPSA merupakan penghar¬ 
gaan internasional dalam bidang 
pelayanan publik yang mencakup 
lintas sektor dari berbagai kegiatan 
PBB. Indonesia berhasil menore¬ 
hkan prestasi pada ajang tersebut, 
yakni di tahun 2014 sebanyak lima 
inovasi Indonesia menjadi finalis 
pada UNPSA 2014. Tahun 2015 dua 
inovasi Indonesia meraih juara II 
UNPSA, yakni Kabupaten Aceh Sin- 
gkil dan Kabupaten Sragen. 

Prestasi kembali diraih Indonesia 
pada UNPSA 2018 dengan menjadi 
juara I melalui inovasi Sistem EDAT 
(Early Diagnosis And Treatment) dari 
Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk 
Bintuni. Selanjutnya di tahun 2019, 
meraih juara I melalui inovasi Pe- 
tabencana.id dari Badan Nasional Pen¬ 
anggulangan Bencana (BNPB). (K02) 


Administrasi KependuduLan Stratms di Malra 


LANGGUR - Wakil Bupati Malu¬ 
ku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, M.Si 
mengatakan administrasi Kepen- 
dudukan memiliki nilai strategis 
bagi penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan kepa¬ 
da masyarakat. “Oleh sebab itu data 
dan informasi khususnya tentang 
kependudukan dan pencatatan sipil 
harus disiapkan dan disajikan secer¬ 
mat mungkin agar bisa dimanfaat¬ 
kan oleh semua pihak yang membu¬ 
tuhkan, sehingga diperlukan strategi 
pelaksanaan dan penganggaran un¬ 
tuk mendukung pelaksanaannya,” 
kata dia saat membuka Bimtek Pen¬ 
ingkatan Kompetensi Aparatur Duk- 


capil di Aula Dinas Pendidikan & 
Kebudayaan Langgur, Sabtu (5/10). 

Dalam rangka memaksimalkan 
pelaksanaan kegiatan Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Ke- 
menterian atau Lembaga (RKA KL) 
DAK Non Fisik tersebut maka diper¬ 
lukan pembinaan, sehingga dihara¬ 
pkan keluaran (output) dan kegiatan 
pembinaan penyusunan RKA KL dan 
diperoleh komposisi Rincian Kertas 
Kerja yang realistis dan mudah untuk 
dilaksanakan (applicable). Dimana 
alokasi anggaran pada setiap output 
mencerminkan kebutuhan pelak¬ 
sanaan kegiatan sebagaimana tugas 
dan fimgsi yang diembannya. (K06) 


Kuota CPNS di Taliabu Belum Diumumkan 


TIAKUR - Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BKPSDM) Pemkab Pulau 
Taliabu menyatakan hingga saat ini 
jumlah kuota Calon Pegawai Negeri 
Sipil Daerah (CPNS) yang berada di 
seluruh Indonesia termasuk di Talia¬ 
bu belum diumumkan secara resmi. 

”Menpan menjadwalkan pada 
Oktober pekan ke 2 atau 3 seluruh 
Indonesia akan mendapatkan kuota 
entah itu berapa tetapi yang intinya 
Taliabu kami usulkan 714 kuota,” 
tutur Sekretaris Badan Kepega¬ 
waian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab 
Pulau Taliabu, Suryati Kene. 

Dirinya menambahkan bahwa 
sesuai dengan hasil rakor pada 25 
September 2019 disimpulkan untuk 
pengumuman penerimaan CPNSD 
di tahun 2019, akan diumumkan 
Menpan. Dimana saat rakor itu, BK¬ 
PSDM Pemkab Pulau Taliabu usul¬ 


kan 714 secara keseluruhan, dibagi 
umum 500 dan P3K 214. Namun 
arahan dari Menpan 70 persen.”Kita 
usulkan sesuai dengan kebutuhan 
awal, kendati ada ketetapan 70 pers¬ 
en dari Menpan untuk masing-mas¬ 
ing daerah,”ungkap Suryati Kene 
yang biasa di sapa Yati. 

Lebih lanjut dirinya mengaku un¬ 
tuk pengumuman untuk kuota di 
bulan Oktober dan pendaftaran pada 
November. Kemudian pengumuman 
hasil seleksi administrasi di bulan 
Desember. ”Jadi semua dilakukan 
secara bertahap,” paparnya. 

Dirinya berharap mulai dari taha¬ 
pan pengumuman kuota sampai 
pada jadwal untuk tes di bulan Feb¬ 
ruari 2020 mendatang tetap ber¬ 
jalan dengan lancar. ”Kita harapkan 
semua berjalan lancar dan kouta 
untuk pulau Taliabu bisa bertam¬ 
bah sesuai dengan arahan Bupati 
Pulau Taliabu,” tandasnya. (K 16) 


Kodim Ternate Gelar TMMD di Ibu Tengah 


JAILOLO - Kegiatan TNI Manung¬ 
gal Membangun Desa ke-106 Kodim 
1501/Ternate resmi dibuka, upacara 
pembukaan dilaksanakan di Lapan¬ 
gan Bola Desa Tongutu Ternate, Keca¬ 
matan Ibu Tengah, Kabupaten Halma¬ 
hera Barat (Halbar) pada Rabu (2/10). 

Bupati Halbar Danny MissfSE. 
MM. bertindak langsung sebagai In¬ 
spektur Upacara serta turut dihadiri 
oleh. Dandim 1501/Ternate Kolonel 
Czi Mahfud Ghozali, Kapolres Hal¬ 
bar AKBP Adytia Laksimada S.Ik, 
beserta unsur forkopimda Kabupat¬ 
en, Para Dandim, Para Camat, Lurah 
dan tokoh masyarakat Kecamatan 
Ibu Tengah serta diikuti oleh pasukan 
upacara gabungan 1 SST Korsik Ajen- 
rem 152/Bbl, 2 SST Makodim 1501/ 
Ternate, 1 SSK Yonif RK 732/Banau, 1 
SST Polres Halbar, 2 SST masyarakat. 

Dalam sambutannya bupati men¬ 
yampaikan bahwa Sinergitas dan 
kemanunggalan TNI dengan rakyat. 


serta pemerintah pusat dan daerah 
melalui TMMD akan menjadi suatu 
kekuatan yang luar biasa untuk mema¬ 
jukan desa, menggali dan mendayagu- 
kan potensi serta mengatasi berbagai 
permasalahan masyarakat. Serta men¬ 
dorong peningkatan ekonomi mas¬ 
yarakat, meningkatkan kesehatan 
lingkungan dan memantapkan ker¬ 
ukunan antar umat beragama guna 
mencegah terjadinya konflik sara, ra¬ 
dikalisme, terorisme dan intoleransi. 

“Untuk itu pada kesempatan ini saya 
mengajak kepada seluruh masyarakat 
mari kita meningkatkan semangat 
gotong royong partisipasi dan swa¬ 
daya dalam upaya melaksanakan 
pembanguna disetiap bidang dibawah 
pimpinan kepala desa, camat, para 
tokoh masyarakat, serta pada lem¬ 
baga lembaga desa besama sama 
jajaran TNI. Agar bisa terwujudnya 
sasaran Fisik dan Non Fisik yang 
sudah di tentukan,” ajak dia. (M 10) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














MALUKU RAYA 


14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - OKTOBER 2019 


05 ^IL©Il(eimiu]lknE 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 

HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 

1 

KM SIRIMAU 

RABU 

16 Oktober 

10.00 WIT 

16 Oktober 

22.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 


SABTU 

28 September 

23.00 WIT 

29 Oktober 

02.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 

SABTU 

26 Oktober 

01.00 WIT 

26 Oktober 

03.00 WIT 

2 

KM LEUSER 

RABU 

25 September 

06.00 WIT 

25 September 

08.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIM1KA-AGATS-MERAUKE (PP) 


RABU 

23 Oktober 

06.00 WIT 

23 Oktober 

08.00 WIT 

SABTU 

05 Oktober 

12.00 WIT 

05 Oktober 

15.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 

SABTU 

02 November 

12.00 WIT 

02 Novembei'"^ 

™)*S.OO WIT 

3 

KM PANGRANGO 


DOCKING 


DOCKING 


TEPA-MOA-KISAR (PP) 

DOCKING 


DOCKING 


DOCKING 


BANDA-AMBON 


Hoax Ambon dan Seram Hilang Akibat Patahan 

JAKARTA - Beredar luas melalui satelit 3D karena satelit tidak bisa hun 2018 lalu, atau di Semenanjung men palung Banda tersebut adalah 


media sosial, berita palsu atau hoax 
tentang posisi Ambon lease tepat di 
atas tebing jurang paling laut paling 
dalam dunia. Berita ini tidak benar 
sehingga masyarakat tidak perlu panik 
atau khawatir terkait dengan kondisi 
yang berkembang akhir-aldiir ini. 

Melalui pesan yang disampaikan 
Ahli tsunami BNPB Abdul Muhari 
kepada mantan Gubenur Maluku 
Karel Ralahalu Jumat lalu (11/10), 
beberapa penjelasan diberikan ter¬ 
kait kabar viral potensi tsunami di 
Maluku, khususnya Ambon dan 
Seram. Muhari menyampaikan 
bahwa berita viral tersebut adalah 
Hoax, gambar batimetri yang diedit 
sedemikian rupa dan diberikan ket¬ 
erangan seakan-akan ilmiah tetapi 
bertujuan untuk menyebarkan ke¬ 
takutan kepada masyarakat. 

“Gambar tersebut bukanlah foto 


membuat foto dasar laut apalagi 
hingga kedalaman 7 km di bawah 
permukaan laut. Gambar terse¬ 
but hanyalah data batimetri biasa 
(tersedia banyak di internet), yang 
kemudian diberi efek ketinggian 
dan kedalaman yang lebih signifikan 
seakan-akan data ini baru padahal 
data ini adalah data lama dan data 
biasa saja,” ujar dia. 

Muhari menyampaikan bahwa 
asumsi jika terjadi gempa dari palung 
Banda akan menyeret Pulau Ambon 
dan Seram adalah tidak benar. “Belum 
ada dalam sejarah gempa dan tsunami 
di dunia ada gempa yang menghilang¬ 
kan satu pulau sebesar Ambon, apalagi 
sebesar Pulau Seram.” 

Muhari juga mengatakan bahwa 
jika gempa di kawasan Maluku ber¬ 
potensi menimbulkan longsoran 
lokal seperti yang terjadi di Palu ta- 


Elpaputih tahun 1899 benar ada nya, 
tetapi skala-nya lokal. “Ini harus kita 
sikapi dengan bijak dengan mening¬ 
katkan kesiapsiagaan masyarakat 
dan persiapan rencana evakuasi 
mandiri yang baik,” sambung Mu¬ 
hari yang pernah bekerja di Kement- 
erian Kelautan dan Perikanan. 

Terkait dengan sebuah penelitian 
potensi patahan palung Banda oleh 
Jonathan M. Pownal Gordon S. Lister 
dan Robert Hall, ia menyampaikan 
bahwa penelitian tadi telah dipub¬ 
likasikan pada 2016. “Jadi bukan yang 
baru saja dipublikasikan,” tegas Mu¬ 
hari. Penelitian tersebut tidak mem¬ 
bahas sama sekali mengenai potensi 
tsunami atau potensi gempa yang bisa 
menyeret Pulau Ambon dan Seram. 

“Bahkan, dalam hasil penelitian 
tersebut sangat jelas disebutkan 
bahwa "^tidak ada bukti"^ bahwa seg- 


segmen seismik aktif Jadi jika ada 
berita atau tulisan yang mengkaitkan 
hasil penelitian tersebut dengan pre¬ 
diksi-prediksi kejadian gempa atau 
tsunami yang akan terjadi di Ambon 
maka itu adalah hoax,” ujar Muhari. 

Sehubungan dengan berita viral 
yang beredar di media sosial, jejar- 
ing sosial digital maupun dari mulut 
ke mulut, masyarakat diimbau un¬ 
tuk tidak terpancing terhadap berita 
palsu tadi. Berita seperti ini sengaja 
ditimbulkan untuk menimbulkan 
rasa khawatir, panik dan takut di 
tengah-tengah masyarakat. 

Masyarakat diharapkan untuk 
mengecek informasi resmi potensi 
bahaya dan parameter gempa atau 
tsunami dari sumber resmi seperti 
BMKG, BNPB atau pun BPBD se¬ 
tempat untuk menyikapi berita atau 
informasi yang tidak benar. (R20) 


Wawali Larang Bagi Foto Korban Gempa 


Panglima Bantu Hilangkan Paska-Trauma 


AMBON - Walikota (Wawali) Am¬ 
bon, Syarif Hadler menghimbau ke¬ 
pada seluruh masyarakat Kota Ambon 
untuk tidak mempublikasikan video 
ataupun foto korban meninggal akibat 
gempa bumi yang mengguncang Kota 
Ambon dan sekitarnya. 

Diketahui, Korban meninggal (13 
tahun) akibat tertimpa reruntuhan 
ketika hendak melal^an evakuasi 
saat terjadinya gempa. 

Menurut Wawali, larangan untuk 
mempublikasikan video ataupun foto 
korban adalah demi menjaga perasaan 
dan psikologis serta rasa empati terh¬ 
adap keluarga korban. “Tid^ semua 
anggota keluarga bisa menerima kondisi 
tersebut, jadi saya imbau kepada mas¬ 
yarakat, hargai perasaan keluarga kor¬ 
ban dengan tidak memposting video 
atau foto korban,” ucap Wawali saat 
konferensi pers yang berlangsung di Ke¬ 
diaman Wawali, Karpan, Kamis (10/10). 

Wawali menambahkan, total kor¬ 
ban saat Gempa berskala 5.2 SR dan 
beberapa gempa susulan yang meng¬ 
guncang Kota Ambon dan sekitarnya 
siang tadi berjumlah 9 orang. 1 orang 
korban meninggal dunia, 8 orang 
lainnya mengalami luka-luka “Dari 
8 orang korban luka-luka, 3 korban 
saat ini tengah dirawat di rumah 
sakit sementara 5 korban lainnya 
sudah boleh kembali ke rumah mas¬ 
ing-masing,” terang Wawali. 

Selain menelan korban jiwa 1 orang 
siswa SMP dan melukai 8 orang lain¬ 
nya, gempa tersebut juga merusak be¬ 
berapa bangunan, antara lain, gedung 
Ambon Music Office, Gedung Meter- 
ologi Dinas Perindustrian dan Perd¬ 
agangan Kota Ambon, dan beberapa 
gedung kantor lainnya. “Untuk keru¬ 



sakan rumah, masih sementara didata 
oleh para camat dan tim,” kata Wawali. 

Wawali mengakui, gempa siang tadi 
menimbulkan kekhawatiran, keta¬ 
kutan dan kecemasan lagi bagi mas¬ 
yarakat, terkhususnya kepada orang 
tua, karena itu. Pemerintah Kota 
(Pemkot) Ambon dengan ini me¬ 
minta kepada seluruh sekolah baik 
TK, SD dan SMP untuk meliburkan 


SULI - Pasca gempa yang melanda 
sejumlah wilayah di Pulau Ambon 
meninggalkan bekas trauma di hati 
dan pikiran banyak orang terma¬ 
suk anak-anak. Di tengah situasi 
mencekam, penting bagi anak-anak 
dan orang dewasa untuk mendapat 
pelayanan pemulihan trauma atau 
trauma healing yang berada di tem¬ 
pat pengungsian. 


siswa-siswinya hingga pekan depan. 

“Terhadap gempa yang masih terja¬ 
di, dengan ini kami meliburkan para 
siswa-siswi TK, SD dan SMP se-Kota 
Ambon terhitung mulai besok Jumat 
11 Oktober hingga tanggal 19 oktober 
mendatang,” jelas Wawali. 

Wawali juga meminta kepada mas¬ 
yarakat untuk tidak mempercayai atau 
bahkan menyebarluaskan informasi-in¬ 
formasi yang tidak bisa dipertanggung 
jawabkan. “Saat ini, informasi simpang 
siur atau Hoax marak beredar dimana 
mana, karena itu diminta kepada mas¬ 
yarakat untuk tetap waspada, arif, dan 
bijak serta selalu mengecek kebenaran 
informasi yang diterima melalui lem¬ 
baga-lembaga resmi,” tutup dia. (K02) 


Hal tersebut yang menggugah 
Pangdam XVI/Pattimura Mayjen 
TNI Marga Taufiq untuk mem¬ 
bantu menghilangkan trauma bagi 
para pengungsi. Pangdambeser- 
ta Ketua Persit Kartika Chandra 
Kirana (KCK) Pengurus Daerah 
(PD) Kodam Pattimura Ny. Nida 
Marga Taufiq bersama rombongan 
PJU (Pejabat Utama) Kodam XVI 
Pattimura dan Keluarga besar Rin- 
dam XVI/Ptm menginap bersama 
pengungsi pada Sabut (5/10) hing¬ 
ga Minggu (6/10) di tempat pen¬ 
gungsian yang berada di Lapangan 
Bola Mako Rindam XVI/Pattimura, 
Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Ka¬ 
bupaten Maluku Tengah (Malteng). 


Menurut Pangdam, trauma heal¬ 
ing bertujuan untuk mengantisipasi 
post-traumatic syndrome disorder 
(PTSD). “PTSD adalah gangguan 
stres pasca trauma untuk anak, cend¬ 
erung agak sulit sebab anak seringkali 
sulit bercerita perihal kecemasannya 
seperti orang dewasa,” kata Pangdam. 

Ia menyatakan bermain dalam 
perlombaan menjadi metode trau¬ 
ma healing yang tepat buat anak. 
Untuk itu. Pangdam beserta Ibu 
Ketua, PJU Kodam dan Pengurus 
Persit KCK PD Kodam Pattimu¬ 
ra melaksanakan senam kesehatan 
jasmani bersama. Dilanjutkan den¬ 
gan perlombaan makan kerupuk, 
perlombaan memindahkan tepung 
dan perlombaan joget balon ting¬ 
kat anak-anak. “Anak-anak korban 
Gempa yang berada dipengungsian 
terlihat sangat senang dan gembira 
bahkan seakan tidak pernah terjadi 
gempa,” ungkap panglima. 

Selain itu, kegiatan dilakukan sam¬ 
bil gowes atau bersepeda bersama. 
Pangdam beserta rombongan juga 
turut meninjau tempat pengungsian 
yang berada di Kampus Darusalam 
Tulehu, Negeri Tulehu Kec. Salahutu, 
Kab. Maluku Tengah. Disana, Pang¬ 
dam beserta rombongan memberi¬ 
kan sejumlah bantuan berupa berupa 
uang, sembako, obat-obatan, tenda 
alat selimut kepada para pengungsi. 

Bantuan tersebut diberikan secara 
simbolis oleh Ketua Persit KCK PD 
XVI/Pattimura, Ny Nida Marga Taufiq 
kepada Ibu Mirati Dewaningsih/Tua- 
sikal isteri Bupati Malteng didampingi 
Bapak Panglima, Bupati Malteng dan 
Ka Badan Nasional Penanggulan¬ 
gan Bencana (BNPB) Maluku. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
































14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


06 


Raup Untung Lukisan dari Pelepah Pisang Kering 



pisang yang 
mengering biasanya hanya dianggap 
sampah oleh masyarakat, namun di 
tangan Yohani Paliyadi (35) pelepah 
pisang kering disulap menjadi karya 
seni. Karya seni yang dimaksud 
ialah lukisan dengan teknik tempel 
pelepah pisang bernilai jual tinggi. 

Bertandang ke workshop milik 
Paliyadi di Pedukuhan Nglarang 
Kraton, Desa Mulyodadi, Kecamatan 
Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, 
detikcom mendapati Paliyadi ten¬ 
gah memotong pelepah pisang den¬ 
gan beragam ukuran. Selanjutnya, 
pelepah pisang itu mulai ia tempel di 
atas triplek hingga membentuk wajah 
Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wa¬ 
hid atau yang akrab disapa Gus Dur. 

Paliyadi menjelaskan, bahwa ia baru 
3 tahun menekuni seni lukis dengan 
teknik menempel pelepah pisang 
di atas triplek. Menurutnya, ide itu 
muncul setelah ia melihat pelepah 
pisang yang digunakan untuk akse¬ 


sori pembungkus kado. 

“Dulu saya suka lihat pelepah pisang 
digunakan untuk melapisi kotak 
kado, kok bagus, terus tahun 2016 itu 
saya mulai coba aplikasikan (pelepah 
pisang) untuk melukis,” katanya saat 
ditemui di workshopnya, Pedukuhan 
Nglarang Kraton, Desa Mulyodadi, 
Kecamatan Bambanglipuro, Kabu¬ 
paten Bantul, Jumat (11/10). 

Warga Pedukuhan Nglarang Kraton, 
Desa Mulyodadi, Kecamatan Bam¬ 
banglipuro, Kabupaten Bantul ini 
melanjutkan, berbekal hobi melukisn¬ 
ya sejak kecil, Paliyadi mulai melukis 
dengan teknik tempel pelepah pisang. 
Sedangkan untuk teknis penempelan 
pelepah pisang ke atas triplek, ia men¬ 
gaku hanya melihat video tutorial di 
YouTube. “Saya ini tidak punya basic 
sekolah seni, hanya lihat YouTube ter¬ 
us praktik. Jadi bisa dibilang saya ini 
otodidak,” ucap Paliyadi. 

Usaha pria yang sehari-hari berjua¬ 
lan es dawet dan melatih anak-anak 


sepakbola ini pun akhirnya berbuah 
hasil, ia mulai bisa melukis dengan 
teknik tempel pelepah pisang. Hing¬ 
ga akhirnya ia mulai mengkomersil- 
kan hasil karyanya untuk menambah 
pemasukan setiap bulan. 

Lanjut pemilik D’bog Creation ini, 
untuk menyelesaikan 1 lukisan den¬ 
gan teknik tempel pelepah pisang 
sendiri ia memerlukan waktu sekitar 1 
pekan. Hal itu karena ia perlu memi¬ 
lih pelepah pisang kering yang cocok 
dengan gradasi warna yang dibutuh¬ 
kan. “Pertama itu mencari pelepah 
pisang yang kering alami, maksudnya 
bukan pelepah pisang yang sengaja 
dijemur. Setelah itu saya membuat 
sketsa di media (triplek) dan mulai 
menempelkan pelepah pisang sesuai 
sketsa dengan lem,” katanya. 

Untuk bahan baku sendiri, Paliyadi 
mengaku tidak kesulitan mendapa¬ 
tkannya. Hal itu karena di sekitar 
rumahnya banyak terdapat pelepah 
pisang kering. “Proses menempel 


pelepah pisang ini yang agak lama, 
karena yang menempel harus melihat 
serat (pelepah pisang) agar bisa grada¬ 
si warna dan menimbulkan efek 3D. 
Jadi kuncinya melukis dengan teknik 
tempel pelepah pisang itu pada grada¬ 
si warna saja,” ujar Paliyadi. 

Sedangkan untuk finishingnya 
sendiri, pria murah senyum ini hanya 
melapisi pelepah pisang dengan lem. 
Menurutnya, finishing tersebut mem¬ 
buat lukisannya awet hingga 2 tahun. 
“Jadi jangan pakai obat pengawet un¬ 
tuk finishingnya, mending pakai lem 
karena pelepah pisang kan keringnya 
alami dan sudah mengkilap,” ucapnya. 

Terkait harga, Paliyadi menyebut 
untuk karyanya memiliki harga yang 
bervariasi sesuai dengan tingkat kesuli¬ 
tan pengerjaan. Ia menyebut, karyanya 
minimal dibanderol dengan harga Rp 
400 ribu. “Mungkin untuk peminat 
yang penasaran banyak, tapi untuk yang 
mau beli masih kesulitan (beli) karena 
harganya mulai Rp 400 ribu sampai Rp 
1,5 juta. Contoh lukisan Masjid ukuran 
1 meter x 80 cm ini saya banderol Rp 
900 ribu dan untuk lukisan ibu anak ini 
harganya Rp 1.250.000,” katanya. 

Pdiyadi menambahkan, saat ini ia 
mampu menjual 1 hingga 2 lukisan 
dalam sebulan. Sedangkan sistem 
penjualannya sendiri, Paliyadi con¬ 
dong menggunakan media sosial 
(medsos) Instagram @yohanipalliya- 
di_14. Selain itu, untuk mendongkrak 
penjualannya, ia kerap mengikuti 
pameran seni mulai dari tingkat Ke¬ 
camatan, Kabupaten hingga Provinsi. 
“Ya kalau penjualannya masih taraf 
lokal, tapi impiannya bisa tembus 
sampai pasar internasional. Karena itu 
saya juga menerima pesanan lukisan, 
biasanya kalau pesanan itu lukisan 
tokoh-tokoh,” kata Paliyadi. (DTK) 


MASKOT PON 2020 



Yuk, Kenatansama 

KANGPHO $ DRAMA 

Kangpho: Kangguru Pohon Mantet Emas | Drawa: Bururg Cendorawasih 




Sayap, 

ekor, & Jari; 

Simbol 

panyolenggaraar 
PON XX 
20 0kt2020 


Ayo, dukung pekan olahraga terbesar Indonesia 
bareng Kangpho fi Drawal - 


Wama kulit: 

Kehangatan, persahabatan, 
dan cinta kasih 


Warna asli cenderawaslh; 

Semangat, kehangatan, 
dan kegembiraan 






7 

6 

5 




8 

2 



8 


9 


3 

1 





7 






5 


1 



8 

9 

4 



8 

7 


4 

3 



4 

9 

3 



6 


1 






6 





5 

7 


4 


8 



6 

6 




1 

7 

5 




^ I . I ^ 

i Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di seluruh dunia. | 

p Sangat menyenangkan untuk dimainkan, tetapi bisa rumit dan | 

I membingungkan pada awalnya. p 

i Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 | 

p ke dalam jaring-jaring 9x9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada | 

i angka yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. p 

i I___I i 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












































ANEKA RAGAM 


14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


TEKA TEKI SILANG #012 

MENDATAR 

1. Nyanyian. 3. Regu (Inggris). 5. Mengambil buah dari pohonnya. 
8. Saya (Arab). 9 Bulan (Inggris). 10. Bagian dari pasal. 11. Kota di Sumbar. 
12. Auditorium. 14. Tahan khas Batak. 16. Persamaan. 18 Dibawah SLTA. 
20 Daerah keramaian. 21. Ladang tanaman padi. 22. Lumur. 23. Hitam 
(Prancis). 24. Berlumur. 26. Adu. 27. Negara bagian Amerika Serikat. 
28. Serambi. 30. Susun. 31. Religi. 33. Identitas benda. 35. Rumah khas Es¬ 
kimo. 36. Kondisi komputer macet. 38. Buai. 39. Perguruan Tinggi Swasta. 
42. Tiga sekawan. 43. Hak yang didasarkan peraturan tertentu. 44. Kepa¬ 
la KA. 45. Datar. 48. Majikan laki-laki. 49. Rambut (Inggris). 50. Antonim 
ekspor. 51. Peluk agama. 52. Terminal kereta api. 54. Alat tetabuhan. 
55. Bintang (Inggris). 56. Persengketaan. 58. Dikte. 59. Bahan bangunan 
tahan api. 61. Amat bersahaja. 63. Autentik. 64. Lorong. 66. Senapan me¬ 
sin otomatis. 67. Laut di Maluku. 70. Kusir. 71. Tukar menukar pikiran. 
72. Akademi Ilmu Pelayaran. 73. Lenyap. 74. Mata uang Jepang. 75. Pro¬ 
grama. 76. Kelompok. 77 Jiwa (Sansakerta). 

MENURUN 

1. Halus. 2. Lukisan. 3. Tidak dengan. 4. Problema. 5. Loyal. 6. Terbit. 
7. Air Sayur. 13. Negara beribukota Luang Prabang. 15. Pakaian bayi. 
16. Lantaran. 17. Cara kita makan. 18. Ibukota Bolivia. 19. Yang mu¬ 
la-mula. 20. Lipan. 22. Pembina atlet. 25. Racun tikus. 29. Kota besar 
tempat Sri Paus tinggal. 31. Lekuk memanjang pada tanah, 32. Tikar 
(Inggris). 34. Jalan pilihan lain. 37. Seorang musisi grup band Nakoes. 
39. Patrun. 40. Asisten Direktur. 41. Calon anak. 42. Kelaliman. 43. Namajari. 
46. Singkatan kecerdasan buatan (Inggris). 47. Masa peralihan. 48. Pera¬ 
hu Tiongkok. 53.Nama lain Sri Lanka. 57. Wakil (Arab). 59. Lalai. 60. Telin¬ 
ga (Inggris). 62. Merk minuman sari buah. 65. Buah sebangsa cempedak. 
67. Tali rasa; syaraf. 68. Misal. 69. Binatang reptil. 70. Alat renang ikan. 
71. Tanda baca. 


FILOMINO #012 


1. 

_ 



! 

3 



4 

J 

5 

r 

6 

n 

7 


1 





*•** 

• •« 

b 

Y~ 





i 

Cv] 



9 




fcv.vJ 


m 





w~ 




M 

il 











m 

12 


13 


fm 

• • 

%v 

a 


m 


m 



iT” 

Tr~ 

15 




m 

16 



17 


18 






20 




vl] 

• •] 

21 


,1 



► •«J 

• • d 


22 





1 



nnei 


M 


1 

i 



rro 

'♦%*] 


i 

C 



25 




5 SSS 0 


1F~ 




LJLA 

••V 

» • « 




’J*** 

•V 

«►•’e 

••••« 

27 

n 







29 




t 

1 • « 
• • 

► • « 
• • 

lUU 


r 11 n 1" ■" 1 



M 



iiJ 


%%* 

• ft' 

* •« 



31 



32 



K 

'f£x 

33 



34 


35 




• • 





37 


• • 

38 




m 


•« 

%% 

39 


40 

~ 



m 

41 

1 • « 
• • 



rV. 

42 




m 












mt 

|44^ 




P 




!v 

' •« 


r*y 

W 

4^“ 

46 

47 


P 




48 




r® •1 

r«®«l 

m 

49 




M 

y«: 


50 







E 


VV 


M 




rWWi 

lOOOOC 

TrirTrin 


:v3 

52 



53 






54 

M 

L 







m 

W 

_ 






m 


n 

r 





E 


E 

VV 


58 




MJ 

E 

P 



59 



60 



M 

M 

61 



62 

i 

63 




S 



64 

[ 

65 



66 




m 


M 

67 


68 




M 

69 





70 




m 


TT" 










W 


72~ 

_ 



P 


P 


1 


i 


73 




1 





»• 1 

74 









75“ 

. 




n 

76 


r 


1 

77 


□ 



1 

6 








3 


1 

S 

3 







1 


1 


G 



1 

5 



1 


7 

1 








1 



1 



5 

1 



4 

1 



4 




1 


5 



6 


3 



4 

3 

1 



1 


1 

2 




1 


1 


3 

1 


G 





1 

6 



4 



3 


1 

1 


5 




1 


1 


1 




Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 



—^elieve /t or AM/* 


>bo w 
TO 6eup A 

IN HALF, 

IT WIUU INTO _ 

Tm YOU TWf6T OMg gNP OF 'ThS PA&TA 

&NAPP1HO IT 



V 



.NE\M YOPK ClTy 
THE 

PiAMoMD HSeT 
ON VfTEo 
WM6K1 AN AKT 
AWAY WltH PNE OP 
p/AMOHb&Z 


JN i w, AU ICE-Coee-CCMEREP iNlAsK 

WAs pg5f6>NjsD AS A WAV 


ICO 


www.rlpleyB.com 


ivww.gocomlcB.com 


2019 Ripisy Enlertalnment Inc. 


9-20 


? Rqde 3 ^s-PeixsQ^atauT&^^ 

“Ketika anda mencoba membengkokkan sebuah mie spageti kering yang lurus - mie 
tersebut akan terpatah menjadi lebih dari dua bagian. Namun jika dibengkokkan 
dan dipelintir dengan putaran 360 derajat - mie tersebut akan patah menjadi dua 
bagian yang bagus 

“Di Kota New York, seorang penyalur perhiasan menyaksikan sebuah aksi pencurian 
terkecil di dunia melalui video. Aksi itu dilakukan oleh seekor semut yang membawa 
sebuah berliannya.” 

“Pada tahun 1947, sebuah topeng yang ditempeli es batu telah didesain guna 
menyembuhkan gejala-gejala tidak nyaman setelah minum minuman beralkohol.” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















































































































































































































08 SfelLcellenimMlkim 


Timnas Termotifvasi 
Lawan Vietnam 

Tim Nasional Indonesia melakukan 
latihan perdana di Bali pada Minggu 
(13/10) sore. Skuat Garuda melakoni 
latihan sekitar dua jam di Lapangan 
Trisakti, Kuta, Bali. Hal ini sebagai 
persiapan menghadapi Vietnam 
pada lanjutan Grup G kualifikasi Pi¬ 
ala Dunia 2022. Duel tersebut digelar 
di Stadion Kapten I Wayan Dipta, 
Gianyar, Selasa (15/10) malam. 

Pelatih Timnas Indonesia Simon 
McMenemy, memastikan mental 
timnya dalam kondisi baik jelang 
laga ini. Ia menyebut timnya su¬ 
dah melupakan raihan buruk yang 
didapatkan itu. Hansamu Yama dan 
kawan-kawan sudah siap mengeluar¬ 
kan seluruh kemampuan terbaiknya 
ketika menjamu Vietnam. “Menu 
latihan hari ini tentu recovery, walau 
kita lihat tentu para pemain kelela¬ 
han [setelah] perjalanan panjang, 4 
jam dan perbedaan waktu. Hal posi¬ 
tif ada spirit, pemain sudah punya 
motivasi, sudah senyum, sudah ba¬ 
hagia. Tentu kami akan bekerja keras 
bersama-sama lawan Vietnam,” kata 
Simon McMenemy, Minggu (13/10). 

“Pemain selalu siap untuk bermain 
di mana saja mereka selalu siap. 
Mungkin bukan mereka [pemain] 
yang ambil keputusan di mana mer¬ 
eka main, tapi saya tidak khawatir 
terhadap mental. Tadi sudah mulai 
positif, yang jadi tantangan bukan 
mental tapi fisik,” tambahnya. 

Sosok asal Skotlandia tersebut lebih 
memilih menyimpan rapat strategi 
yang dipakainya saat melawan Viet¬ 
nam. Termasuk juga akan ada rotasi 
pemain atau tidak pada laga tersebut. 
“Saya tidak mau bicara tentang tim, 
dan strategi sebelum pertandingan. 
Jadi kita lihat saja nanti,” tambahnya. 

Simon menjelaskan Vietnam be¬ 
berapa tahun terakhir punya lang¬ 
kah panjang hingga akhirnya mereka 
bisa seperti sekarang. “Kami tidak 
bisa bicara rekor, itu berarti ber¬ 
harap adanya keberuntungan dan 
kami tidak berharap itu. Makin ban¬ 
yak pengalaman, pemain Vietnam 
makin muda dan berani. Menjadi 
tantangan lawan Vietnam apalagi 2 
pertandingan mereka belum kebob- 
olan akan jadi pertandingan yang 
sulit,” tukasnya. (005) 

Fenomena Magang 
Tanpa Bayaran 

Kerja magang tanpa bayaran mer¬ 
upakan hal yang biasa dan dapat 
ditemukan di berbagai kantor-kan¬ 
tor pemerintah dan lembaga swa¬ 
daya masyarakat, maupun perusa¬ 
haan-perusahaan swasta di Amerika. 
Lama kerja magang bervariasi, ter¬ 
gantung pada jenis pekerjaan mau¬ 
pun keperluan, mulai dari dua 
minggu atau bahkan sembilan bulan. 
Banyak mahasiswa menerima ken¬ 
yataan bahwa mereka harus menjal¬ 
ani kerja magang yang tidak dibayar 
karena sering kali merupakan pra- 
syarat untuk kelulusan mereka. 

Ben Wagner adalah mahasiswa tahun 
ke-empat pada awal tahun akademik 
atau ajaran baru bulan September lalu. 
Pada masa liburan musim panas yang 
baru berlalu, Ben bekerja tiga hari 
seminggu di kantor seorang anggota 
Kongres di Virginia Utara. 

Di kantor itu, Ben Wagner yang mer¬ 


14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


upakan mahasiswa di College of Wil- 
liam and Mary di kota Williamsburg, 
Virginia, sibuk menjangkau para kon¬ 
stituen, menjawab panggilan telepon, 
dan melakukan penelitian untuk ang¬ 
gota Kongres Amerika Jennifer Wex- 
ton dari Partai Demokrat. Ia menga¬ 
takan pengalaman kerja magang ikut 
menentukan masa depannya. 

“Saya menyadari bahwa itulah yang 
ingin saya lakukan. Saya ingin beker¬ 
ja di Gedung Kongres, menjadi staf, 
melakukan kampanye,” kata dia. 

Ben Wagner adalah salah seorang 
dari ratusan ribu pekerja magang 
tanpa bayaran di Amerika. Kendati 
tidak dibayar, dia menganggap bah¬ 
wa kerja magang itu merupakan kes¬ 
empatan yang sangat istimewa. 

Kerja magang telah dipraktikkan 
sejak Abad Pertengahan. Saat itu para 
pengrajin melatih tenaga kerja tidak 
terampil dalam sektor itu. Kini, sedik¬ 
itnya 60% lulusan perguruan tinggi 
telah menyelesaikan masa magang, 
menurut Asosiasi Nasional Perguru¬ 
an Tinggi dan Pengusaha (National 
Association of Colleges and Employ- 
ers/NACE). Pada tahun 2014, 46,5% 
pekerja magang tidak dibayar. 

Magang tanpa bayaran dilindun¬ 
gi oleh Departemen Tenaga Kerja 
Amerika sejak tahun 2018 ketika 
departemen itu melembagakan apa 
yang dikenal sebagai “uji penerima 
manfaat utama.” Departemen terse¬ 
but mengijinkan pekerjaan magang 
yang tidak dibayar, jika pelaku ker¬ 
ja magang menerima manfaat lebih 
besar dari pengalamannya daripada 
pemberi kesempatan magang. 

Magang adalah kredensial paling 
penting untuk memasuki bursa kerja, 
menurut sebuah studi Chronide of 
Higher Education pada tahun 2012. 
Pengusaha sering lebih menghargai 
pengalaman daripada faktor aka¬ 
demi, seperti jurusan atau nilai yang 
dicapai di perguruan tinggi.Pekerja 
magang memiliki kesempatan lebih 
baik ketika mencari pekerjaan setelah 
lulus dari perguruan tinggi. (VOA) 

AS dan China Sepakat 
Hindari Kenaikan Tarif 

Presiden Trump hari Jumat (11/10) 
mengumumkan bahwa Washington 
dan Beijing telah mencapai kesepa¬ 
katan perdagangan tahap satu yang 
bersifat substantif, meliputi pembeli¬ 
an produk pertanian, isu mata uang, 
dan beberapa aspek dari perlindun¬ 
gan properti intelektual. 

China akan meningkatkan pembelian 
produk pertanian Amerika, dan setuju 
beberapa langkah dalam perlindungan 
properti intelektual, serta konsesi ter¬ 
kait layanan finansial dan mata uang. 
Sebagai imbalannya, Amerika akan 
menunda peningkatan tarif 

Selesai pertemuan dengan Wakil 
PM China Liu He di Gedung Putih, 
Trump mengatakan, dia dan Presi¬ 
den Xi Jin Ping kemungkinan akan 
menandatangani tahap pertama per¬ 
setujuan perdagangan di sela-sela 
KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pas¬ 
ifik pada November di Chili. (VOA) 

37 Cabor di PON XX 

Sebanyak 37 Cabang Olahraga (Ca¬ 
bor) akan di pertandingkan pada 
Pekan Olahraga Nasional (PON) 
Ke-XX Tahun 2020 yang akan ber¬ 
langsung di Provinsi Papua. 



Ketua Umum KONI pusat Mar- 
ciano Norman mengatakan kami 
merasa bangga dan bersyukur bisa 
bersama-samanl berkumpul bersa¬ 
ma pada malam ini. Kami dengan 
tim dari Kemenko PMK, Kemnteri- 
an Pemuda dan Olahraga kami bisa 
berkumpul bersama disini. 

“Dari kunjungan kami tadi ini mer¬ 
upakan tindak lanjut dari koordinasi 
dan perencanaan-perencanaan awal 
sebelumnya terakhir kami rapat ter¬ 
batas bersama Bapak Presiden bahwa 
hari ini adalah finalisasi bahwa cabang 
olahraga yang akan dipertanding¬ 
kan pada Pekan Olahraga Nasional 
(PON) Ke-XX Tahun 2020 nanti ada¬ 
lah 37 cabang olahraga,” ungkapnya. 

Sementara itu 37 cabor yang akan 
dipertandingkan pada PON 2020 
yakni. Aerosport, aquatik, anggar, 
angkat berat, atletik, baseball, ber¬ 
motor, biliar, bola basket, bola tan¬ 
gan, bola voli, bulu tangkis, catur, 
kriket, dayung, gulat, hoky, judo, 
karate, kempo, layar, menembak, 
muaythai, panahan, panjat tebing, 
pencak silat, rugby ,Selam, senam, 
sepakbola, sepak takraw, sepatu 
roda, taekwondo, tarung drajat, te¬ 
nis, tinju, wushu. (P02) 

Nurdin Abdulah Hadiri 
Festival Pesona Lokal 

Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin 
AbduUah hadir pada Festival Peso¬ 
na Lokal di Triple C, Makassar, Sabtu 
(11/10). Kegiatan bertema ‘Rasakan 
Sensasi Pesona Lokal’ yang dilak¬ 
sanakan dalam rangka HUT ke-29 
Adira Finance bekerjasama dengan 
RCTI ini, juga digelar di 6 kota lainnya 
di Indonesia yaitu Medan, Bali, Band¬ 
ung, Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya. 

Para peserta hadir dengan berbagai 
kostum dengan kearifan lokal. Ada 
yang mengenakan kostum model kapal 
pinisi, kupu-kupu dan rusa. Bukan han¬ 
ya dari Sulsel tetapi peserta dari provin¬ 
si di Kawasan Timur Indonesia. 

Selain Parade Karnaval Budaya, fes¬ 
tival ini juga diisi Lomba Tari Lokal 
Kontemporer, Lomba Desain Motif 
Khas Lokal Kontemporer, Kompetisi 
ala Selebgram Lokal, Festival Kuliner 
dan Foodtruck, dan permainan lokal 
serta bazaar aneka produk lokal. 

Gubernur AbduUah dalam sambu¬ 
tannya mengatakan, dengan bangga 
hati dan terima kasih kepada penye¬ 
lenggara dan peserta terhadap keari¬ 
fan lokal yang dihadirkan. Hal ini juga 
mendukung pariwisata yang ada. 

“Insya Allah, 2-3 tahun kedepan be¬ 
berapa kawasan wisata strategis kita 
akan hadir, tentu karena tahun ini 
dan tahun depan kita akan perbaiki 
konektivitas,” kata Nurdin AbduUah. 

Infrastruktur objek pariwisata di 
Sulsel diperbaiki. Nurdin menyebut¬ 
kan Sulsel memiliki danau Towuti 


dan Danau Matano yang tidak kalah 
dengan danau-danau di Eropa. 

“Tidak kalah dengan danau-danau 
yang ada di Eropa, kita punya lebih 
bagus, cuman memang akses, infras¬ 
truktur dan fasilitas yang masih ma¬ 
sih kurang,” sebut Nurdin AbduUah. 

Selain itu, Nurdin juga menyebutkan 
keunggulan lain yang dimiliki Sulsel, 
yakni Pantai Bira di Bulukumba yang 
begitu cantik. Demikina juga dengan 
gugusan terumbu karang di kawasan 
Takabonerate, Kabupaten Selayar. 

“Di Pulau Selayar kita bisa ber¬ 
main-main dengan hiu. Sesuatu pe¬ 
sona yang luar biasa,” jelasnya. 

Demikian juga dengan Toraja dan 
Makassar. Di Toraja, hadir bandara 
Buntu Kunik pada Desember tahun 
ini sudaj dapat digunakan oleh pe¬ 
sawat jenis ATR 72. Di Makassar, 
unggul dengan kuliner seafoodnya. 

Sementara itu, I Dewa Made di rektur 
Keuangan Andira Finance menyam¬ 
paikan, Festival Pesona Lokal merupa¬ 
kan wujud keinginan untuk turut mem¬ 
promosikan potensi dan kearifan lokal 
daerah khususnya di bidang pariwisata 
budaya kesenian dan UKM-UMKM 
melalui berbagai kegiatan.(P06) 

Uni Eropa dan Inggris 
Intensif Bicara Bre^t 

Uni Eropa menyatakan telah 
bersepakat dengan Inggris untuk 
“mengintensifkan” perundingan 
Brexit dalam upaya mencapai kese¬ 
pakatan mengenai hal itu menjelang 
31 Oktober, pada waktu Inggris dijad¬ 
walkan meninggalkan blok tersebut. 

Pengumuman Uni Eropa itu muncul 
setelah Presiden Dewan Uni Eropa 
Donald Tusk menyatakan ke-27 neg¬ 
ara anggota akan melakukan upaya 
lainnya untuk mencapai kesepakatan, 
menyusul pertemuan yang konstruktif 
antara PM Inggris Boris Johnson dan 
sejawatnya dari Irlandia, Leo Varadkar. 

Perunding Uni Eropa Michel Barni- 
er dan Menteri urusan Brexit Inggris, 
Stephen Barclay telah meletaldcan 
landasan bagi pembicaraan intensif 
itu sebelumnya, Jumat (11/10). 

Hari Senin, Uni Eropa kembali akan 
melakukan evaluasi untuk menilai pe¬ 
luang tercapainya kesepakatan Brexit 
itu. Para ekonom menyatakan Brexit 
yang tidak disertai dengan kesepakatan 
akan sama-sama merugikan ekonomi 
Inggris dan Uni Eropa. (VOA) 

Serangan Turki ke Suriah 
Makin Banyak Korban 

Pasukan Turki semakin mendesak 
masuk ke wilayah Suriah Timur Laut, 
Jumat (11/10), hari ketiga ofensif melin¬ 
tas batas yang dilakukan Ankara terh¬ 
adap pasukan Kurdi Suriah yang telah 
memicu pengungsian massal warga 
sipil dan menimbulkan kecaman luas 
dari masyarakat internasional. 

Korban jatuh di kedua pihak dan 
Turki melaporkan korban pertama 
di pihak militernya, dengan menga¬ 
takan seorang tentara “mati syahid” 
dalam pertempuran. 

Sebelumnya, sedikitnya enam war¬ 
ga sipil dilaporkan tewas di Turki 
dan tujuh lainnya tewas di Suriah 
sejak Ankara pekan ini meluncur¬ 
kan serangan udara dan darat di 
bagian timur laut Suriah. Invasi ini 
berlangsung setelah Presiden Don¬ 
ald Trump membuka jalan dengan 
menarik pasukan AS dari posisi-po- 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











ANTAR BANGSA 


14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


sisi mereka di dekat perbatasan dan 
meninggalkan pasukan Kurdi Suri¬ 
ah yang bersekutu dengan AS. 

Keputusan tak terduga Trump itu 
muncul sementara ia menghadapi 
penyelidikan pemakzulan di dalam 
negerinya. Penarikan ini juga dengan 
cepat dikecam dari fraksi Republik dan 
Demokrat di Kongres, serta banyak 
pakar pertahanan nasional yang men¬ 
yatakan hal itu bukan hanya memba¬ 
hayakan Kurdi Suriah dan stabilitas 
regional, tetapi juga kredibilitas AS. 
Milisi Kurdi Suriah adalah satu-satun¬ 
ya sekutu AS dalam kampanye menun¬ 
dukkan kelompok ISIS di Suriah. 

Trump memperingatkan Turki agar 
bertindak tidak berlebihan dan men¬ 
gamankan warga sipil. Tetapi rent¬ 
etan invasi sejauh ini tidak menun¬ 
jukkan tanda-tanda mereda. (VOA) 

Uncen Usul Pemekaran 
7 Provinsi di Papua 

Universitas Cenderawasih (Uncen) 
Jayapura menyarankan Pemerintah 
Pusat (Pempus) agar memekarkan 
Tanah Papua menjadi tujuh provin¬ 
si, yakni dua provinsi di Papua Barat 
serta lima di Papua. 

Hal demikian, sebagaimana dengan 
kondisi daerah serta keberadaan tujuh 
wilayah adat yang ada di bumi cen¬ 
derawasih. “Karena ada rencana dari 
pemerintah pusat untuk memekarkan 
Papua maka kita harap pemekaran 
sebanyak tujuh provinsi sesuai tujuh 
wilayii adat yang ada di bumi cend¬ 
erawasih. Sebab kalau cuma tiga atau 
empat (provinsi) maka berpotensi 
timbulkan masalah sosial baru karena 
beda-beda budaya. Sehingga kalau di¬ 
mekarkan menjadi, maka masing-mas¬ 
ing wilayah adat bisa kembangkan 
wilayahnya, sesuai adat dan budaya 
masing-masing,” terang Rektor Univer¬ 
sitas Cenderawasih Apolo Safanpo, usai 
bertemu Gubernur Lukas dan Sekda 
Papua Hery Dosinaen, di Gedung Neg¬ 
ara, Jayapura, Kamis (10/10),. 

Dia katakan, usulan pemekaran 
tanah Papua menjadi tujuh provinsi, 
akan dibuat dalam bentuk pengkajian 
sebagaimana dimintakan gubernur. 

Meski tak ada batas waktu, Apolo siap 
menyampaikan hasil pengkajian secepat¬ 
nya kepada Gubernur Papua Lukas En- 
embe, untuk selanjutnya menjadi draft 
yang bakal disamp^an kepada Presiden 
Joko Widodo. “Yang pasti berkaitan den¬ 
gan rencana pemekaran provinsi, sebe¬ 
narnya pemerintah dan masyarakat Pap¬ 
ua itu merasa belum siap untuk menjadi 
beberapa daerah otonom baru (DOB)” 

“Tapi apabila dengan berbagai per¬ 
timbangan, terutama politik dan 
strategi nasional harus dibentuk, 
maka kita usulkan supaya dibentuk 
menjadi tujuh provinsi,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Gubernur Papua meli¬ 
batkan pihak akademisi, dalam hal ini 
Universitas Cenderawasih Jayapura 
untuk mengkaji tiga agenda, yakni 
rencana pemekaran provinsi, komisi 
kebenaran dan rekonsiliasi serta Un¬ 
dang-Undang Otonomi Khusus.(P02) 

Sulsel Belajar dari Tasmania 

Pemerintah Negara Bagian Tasma¬ 
nia, Australia menyiapkan lahan 54 
hektare sebagai tempat untuk imple¬ 
mentasi hasil penelitian para dosen 
University of Tasmania. 

Dosen peneliti University of Tas¬ 
mania yang juga penanggungjawan 


Tasmanian Institute of Agriculture 
(TIA), Doug Clark, menjelaskan 
semua hasil penelitian tentang per¬ 
tanian dari para dosen di University 
of Tasmania diimplementasi pada 
lahan 54 hektare itu. “Sebelum dile¬ 
pas ke masyarakat umum hasil pe¬ 
nelitian dan temuan para dosen diu- 
jicoba di kahan ini,” jelasnya kepada 
Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin 
Abdullah yang melakukan kunjun¬ 
gan kerja ke Tasmania. 

Kunjungan kerja Gubernur Sulsel 
ke Australia dan Tasmania atas un¬ 
dangan Pemerintah Australia melalui 
Konjen di Makassar. Konsul Austra¬ 
lia di Makassar Aron Corbett terus 
mendampingi rombongan Nurdin 
Abdullah dalam kunjungan kerja ini. 

Menurut Clark, para dosen di Uni¬ 
versity of Tasmania terus melakukan 
inovasi untuk mendukung program 
pemerintah dan para petani. “Kalau 
masyarakat dan pengusaha ada pu¬ 
nya bibit, kami ujicoba di lahan ini 
dengan tujuan menghasilkan bib¬ 
it-bibit yang unggul,” sebutnya. 

Hamparan lahan 54 hektare itu 
dikembangkan aneka macam rum¬ 
put, untuk pakan sapi dan domba. 
Laboratorium pertanian ini hanya 
menggunakan empat orang tenaga 
kerja. Semuanya dilakukan dengan 
mekanisasi. Penyiraman dilakukan 
dengan pompanisasi air yang terse¬ 
dia pada dam penampungan yang 
ada di tengah-tengah perkebunan. 

Gubernur Abdullah mengatakan. 
Pemerintah Tasmania dan Univer¬ 
sity of Tasmanian telah melakukan 
sinergitas untuk pengembangan 
ekonomi masyarakat. “Inilah yang 
selalu saya jelaskan tripelhelix. Ko¬ 
laborasi antara pemerintah, pergu¬ 
ruan tinggi dan pengusaha,” katanya. 

Di Tasmania, jelas Nurdin Abdullah, 
kebijakan pemerintah untuk pengem¬ 
bangan sektor ekonomi selalu didasarkan 
pada hasil riset. “Ini yang kita lakukan di 
Bantaeng dulu. Dapurnya pemerintah 
ada di perguruan tinggi,” tegasnya. 

Di Tasmania pemerintah mengem¬ 
bangkan peternakan karena potensin¬ 
ya mendukung. “Potensi kita di Sulsel 
sektor pertanian dan perikanan. Kita 
akan ajak kampus untuk melakukan 
konsentrasi penelitian sektor pertani¬ 
an dan perikanan ini,” jelasnya. (P06) 

Putin Tak Salahkan Trump 

Moskow tidak menyalahkan Presi¬ 
den AS Donald Trump karena gagal 
meningkatkan hubungan AS-Ru¬ 
sia. Padahal ini adalah sebuah janji 
yang didengungkan selama kampa¬ 
nye pemilihannya. Presiden Rusia 
Vladimir Putin mengatakan dalam 
sebuah wawancara dengan para 
penyiar Arab. “Kita tahu, termasuk 
selama kampanye pemilihan sebel¬ 
umnya, dia berbicara mendukung 
normalisasi (hubungan AS-Rusia), 
tetapi sayangnya itu belum terjadi,” 
kata Putin kepada Al Arabiya, Sky 
News Arabia dan RT Arab. 

“Tetapi kami tidak memiliki klaim 
karena kami melihat apa yang terjadi 
dalam politik domestik AS,” katanya, 
berdasarkan transkrip yang diterbitkan 
di situs web Kremlin pada hari Minggu. 

Putin mengatakan “agenda politik inter¬ 
nal” tidak memungkinkan Trump untuk 
mengambil langkSi-langkah yang ber¬ 
tujuan untuk meningkatkan hubungan 
bilateral secara drastis. Ia juga menam¬ 


bahkan Moskow dalam hal apa pun akan 
bekeija dengan administrasi AS sejauh 
yang diinginkan Washington sendiri. 

Putin juga mengatakan Rusia 
memiliki senjata yang menetrali- 
sir ancaman dari penyebaran rudal 
NATO di Polandia dan Rumania. 
“Ini jelas merupakan ancaman bagi 
kami karena ini merupakan upaya 
untuk meningkatkan potensi nuklir 
strategis kami. Pasti gagal, upaya ini, 
sudah jelas, “katanya, pada wawan¬ 
cara yang disiarkan pada hari Ming¬ 
gu menjelang kunjungan Putin ke 
Arab Saudi pada 14 Oktober. (VOA) 

Turunnya Minat Sekolah 
Mahasiswa China di AS 

Setelah satu dekade lebih minat 
mahasiwa asal China untuk berseko¬ 
lah di kampus-kampus AS menun¬ 
jukkan tren positif, kini AS melihat 
fenomena turunnya minat tersebut 
secara signifikan. Ketegangan poli¬ 
tik di antara ke dua negara ternyata 
berpengaruh pada sumber pendapa¬ 
tan lembaga pendidikan tinggi itu. 
Turunnya minat tersebut mencapai 
hingga 20 persen. Untuk menye¬ 
suaikan hal tersebut, beberapa uni¬ 
versitas melakukan upaya lain. 

Pengelola universitas dan pen¬ 
gamat mengatakan, perang dagang 
dan keprihatinan Amerika dengan 
risiko keamanan akibat kehadiran 
mahasiswa China itu tampaknya 
memperbesar tren ini. Selain itu, 
persaingan internasional yang lebih 
besar, keruwetan urusan visa, dan 
juga penyempurnaan sistem pen¬ 
didikan tinggi China sendiri, turut 
memberikan pengaruh. 

Di Bentley University, Massachus- 
setts misalnya, jumlah siswa pasca 
sarjana dari China anjlok, dari 110 
orang pada musim gugur tahun lalu 
menjadi hanya 70 orang pada tahun 
ini. Akibatnya, universitas saat ini 
mengkaji kelaikan beberapa program 
pasca-sarjana yang paling terkena 
imbas dari penurunan tersebut. 

Keanjlokan yang signifikan juga ter¬ 
jadi di universitas seperti University of 
Vermont pada musim gugur ini. Uni¬ 
versitas tersebut melihat penurunan 
pendaftaran calon mahasiswa asal 
China sebesar 23 persen. Sementara 
University of Nebraska, Lincoln men¬ 
galami penurunan 20 persen. 

China mengirim lebih banyak 
calon mahasiswa untuk belajar di 
Amerika ketimbang negara lain. 
Kini jumlahnya sudah mencapai 
363 ribu mahasiswa, sepertiga dari 
semua mahasiswa internasional. 
Namun dalam tahun-tahun terakh¬ 
ir tidak terjadi peningkatan. Calon 
mahasiswa dan orang tua mereka 
di China prihatin dengan kekerasan 
senjata di Amerika dan pember¬ 
lakuan imigrasi yang lebih ketat. 
Sebuah laporan the Association of 
International Educators yang dipub¬ 
likasikan pada bulan Mei menemu¬ 
kan dua faktor utama dibelakang 
penurunan angka-angka mahasiswa 
asing. Faktor tersebut adalah keru¬ 
wetan proses visa serta lingkungan 
sosial dan politik di Amerika. 

Tetapi juga ada tekanan unik lain 
terhadap calon mahasiswa China. 
Pemerintahan Trump memperin¬ 
gatkan ancaman mahasiswa China 
yang mencuri hak intelektual Amer¬ 
ika, dan secara lebih cermat meneliti 


09 


aplisasi visa untuk bidang studi sep¬ 
erti robotik, penerbangan, dan man¬ 
ufaktur teknologi tinggi. 

Xiong Xiong adalah mahasiswa 
elektro di Jiaotong University di 
Beijing, dan dia berharap bisa 
melakukan studi pasca sarjana di 
Amerika. Tetapi dia juga prihatin 
dengan kompleksnya proses visa, 
dan merencanakan untuk juga 
mendaftar ke universitas di Ing¬ 
gris. “Subyek yang saya pelajari 
agak peka. Saya prihatin visa saya 
akan terpengaruh,” katanya. (VOA) 



Aby Ahmed Rayakan 
Kemenangan Nobd Pendamaian 

Kantor PM Ethiopia Abiy Ahmed 
merayakan kemenangannya meraih 
Hadiah Nobel Perdamaian dan me¬ 
minta “seluruh rakyat Ethiopia dan 
sahabat Ethiopia untuk terus berdiri di 
pihak perdamaian.” Cuitannya di Twit- 
ter yang memuat pesan itu, menambah¬ 
kan, “Kami bangga sebagai bangsa.” 

Abiy Ahmed menang setelah 
mengumumkan perombakan poli¬ 
tik menyeluruh yang mencakup 
perdamaian dengan musuh lama 
negara itu, Eritrea, dan mengakhiri 
salah satu konflik terlama di Afrika. 
Perdana menteri berusia 43 tahun 
itu juga mengejutkan para pen¬ 
gamat karena membebaskan pulu¬ 
han ribu tahanan dan menyambut 
kedatangan kelompok-kelompok 
oposisi yang semula terlarang. 

Pernyataan dari Ethiopia itu 
menambahkan bahwa “pengakuan 
ini merupakan kesaksian tak ha¬ 
bis-habisnya bagi gagasan medemer 
mengenai persatuan, kerjasama dan 
hidup rukun berdampingan yang 
secara konsisten diperjuangkan oleh 
perdana menteri. Medemera dalah 
istilah setempat bagi “persatuan.” 

Menurut Berit Reiss-Andersen, 
ketua Institut Nobel Norwegia yang 
beranggotakan lima orang dan yang 
memilih pemenang Hadiah Nobel 
Perdamaian, Abiy dipilih karena 
langkahnya mengakhiri konflik 
negaranya dengan Eritrea hanya be¬ 
berapa bulan setelah menjabat pada 
tahun 2018. Ia menandatangani 
“Deklarasi Bersama Perdamaian 
dan Persahabatan,” dengan PM Er¬ 
itrea Isaias Afwerki. Hadiah Nobel 
berupa uang tunai senilai 900 ribu 
dolar akan diserahkan di Oslo pada 
10 Desember mendatang. 

Terkait Hadiah Nobel Perdamaian, 
telah beberapa kali penghargaan 
itu diberikan kepada negarawan 
terkait upaya mengakhiri konflik. 
Yang terakhir adalah Juan Man- 
uel Santos dari Kolombia yang 
dianugerahi Hadiah Nobel Per¬ 
damaian 2016 karena membantu 
mengakhiri perang saudara sela¬ 
ma 50 tahun di negaranya. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










OPINI 


10 


14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Dari Redaksi... 



Oknum-oknum pejabat yang selama ini su 
seng melayani masyarakat desa tapi ada mengi¬ 
nap di hotel-hotel, penginapan dan kost-kostan 
di kota Saumlaki tercinta ini. 

Beta mo bilang par pejabat berwenang par 
tangkap mereka, sebab orang-orang ini su 
kurang ajar. Makang uang untuk kepentingan 
pribadi la seng kerja untuk kasi hak rakyat 
yang seharusnya dapat. 

Paling biking sakit hati lai pas dengar dorang pu 
alasan kalo dorang ada batahan di Saumlaki kar- 
na ada urus proyek-proyek par dong pu desa, pa¬ 
dahal seng ada sama sekali. Mungkin saja dong 
su habis akal lai par batahan di mama kota ini. 

Sementara itu pemerintah daerah saat ini 
ada mengaku seng ada wang, barang salah 
hitung pekerjaan la akhirnya gali lubang- tut¬ 
up lubang buat nafkahi masyarakat Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar ini. Sayang paskali 
kalo su seng ada wang par bangun daerah, 
sementara pejabat-pejabat desa yang baru 
ada cairkan dana-dana desa itu seng langsung 
gunakan par kepentingan rakyat. 

Baru yang paling parah, banyak pekerjaan 
seng tepat sasaran yang dijalankan sama de¬ 
sa-desa tertentu, akibatnya masyarakat seng 
rasa apa-apa sama sekali. Lalu bantuan pember¬ 
dayaan yang harus dong terima su dapa ambil 
dari orang lain. Akhirnya masyarakat pu pikiran 
pendek par jual-jual tanah deng kayu buat dapat 
wang sedikit untuk ganjal poro yang kosong dan 
kebutuhan ana-ana yang ada sekolah dan kuliah. 

Beta Rambo, rasa sedih dengan semua keka¬ 
cauan yang terjadi ini. Sebab mau ambil wang 
dari mana lai untuk bangun daerah ini kalau dari 
hal-hal yang kacil saja para pejabat su seng jujur 
dan setia layani masyarakat. 

Jang lai katong menghayal dapat wang besar dari 
perusahaan macam lnpex dan lain-lain par bagi 
ke seluruh masyarakat Tanimbar secara adil dan 
beradab. Barang seperti itu seng akan terjadi. Beta 
yakin paskali. Seng akan mungkin terjadi. *** 


JamKaret dan PmanamanBudayaKeijaKmimkeu (Bagian n) 

Oleh: PujiLinggaswara 


(sambungan dari edisi berikutnya) 

...Penerapan nilai-nilai tersebut selanjutnya 
melahirkan budaya kerja organisasi di Ke- 
menterian Keuangan. Budaya Kerja tersebut 
meliputi Satu Informasi Setiap Hari; Dua 
Menit Sebelum Jadwal; Tiga Salam Setiap 
Hari; Rencanakan, Kerjakan, Monitor dan 
Tindaklanjuti; dan Ringkas, Rapi, Resik, 
Rawat, Rajin. Budaya Satu Informasi Seti¬ 
ap Hari mendorong seluruh Pegawai untuk 
mencari informasi yang positif dan mem¬ 
baginya (sharing) dengan Pegawai Kemen- 
terian Keuangan lainnya untuk pengeta¬ 
huan bersama. Budaya Dua Menit Sebelum 
Jadwal dapat melatih, membiasakan dan 
menumbuhkan kedisiplinan seluruh Pega¬ 
wai Kementerian Keuangan dengan hadir di 
ruang/tempat rapat 2 (dua) menit sebelum 
rapat di mulai sesuai jadwal, guna mening¬ 
katkan efektifitas dan efisiensi rapat. 

Budaya Tiga Salam Setiap Hari dapat men¬ 
dorong seluruh Pegawai Kementerian Keuan¬ 
gan terbiasa memberikan pelayanan terbaik 
dan bersikap sopan serta santun, dengan mem¬ 
berikan salam sesuai dengan waktunya, yaitu 
selamat pagi, selamat siang dan selamat sore. 

Sedangkan dengan budaya Rencanakan, 
Kerjakan, Monitor dan Tindaklanjuti maka 
seluruh Pegawai Kementerian Keuangan 
dalam melaksanakan tugas sehari-hari 
menerapkan etos kerja dan prinsip mana¬ 
jemen/organisasi yang baik, dengan senan¬ 
tiasa membuat perencanaan terlebih dahu¬ 
lu, mengerjakan hingga tuntas, memantau 
dan mengevaluasi proses dan hasil terha¬ 
dap sasaran dan spesifikasi dan melapor¬ 
kan hasilnya, dan menindaklanjuti hasil 
untuk membuat perbaikan. 

Sementara itu budaya Ringkas, Rapi, 
Resik, Rawat, Rajin mendorong tumbuhn¬ 
ya kesadaran, keyakinan, dan kepedulian 
Pegawai Kementerian Keuangan akan 
pentingnya penataan ruang kantor dan 
dokumen kerja yang ringkas, rapi, resik/ 
bersih melalui perawatan yang dilakukan 
secara rutin, agar tercipta lingkungan ker¬ 
ja yang nyaman guna meningkatkan etos 
kerja dan semangat berkarya. 

Penanaman Nilai-Nilai dan Budaya Kerja 
Kementerian Keuangan 

Kebiasaan jam karet pada masyarakat 
sangat erat kaitannya dengan kedisiplinan 
yang dimiliki oleh masyarakat itu sendi¬ 
ri. Mereka yang memiliki tingkat disiplin 
yang tinggi tentu tidak akan menerapkan 
kebiasaan jam karet pada setiap aktivitasn- 

Lelemuku. com 


ya. Hal tersebut disebabkan perilaku jam 
karet merupakan musuh dari perilaku di¬ 
siplin. Apabila merujuk pada budaya kerja 
yang berlaku di Kementerian Keuangan, 
maka kebiasaan jam karet dapat dikurangi 
bahkan dihilangkan dengan pengamalan 
budaya Dua Menit Sebelum Jadwal. 

Pegawai Kementerian Keuangan khu¬ 
susnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) Saumlaki memiliki peran 
yang sangat besar untuk mengurangi bah¬ 
kan menghilangkan kebiasaan jam karet di 
Saumlaki dan Kepulauan Tanimbar. 

Peran tersebut setidaknya dapat diimple¬ 
mentasikan pada kegiatan-kegiatan yang 
melibatkan stakeholder dari Pemerintah 
Daerah maupun masyarakat. Pegawai KPPN 
Saumlaki dapat menanamkan budaya kerja 
Kementerian Keuangan untuk mendorong 
masyarakat untuk lebih disiplin dengan : 

1. Memberi contoh untuk hadir tepat 
waktu 

Di setiap acara yang diadakan oleh KPPN 
Saumlaki, Pegawai KPPN Saumlaki datang 
dua menit sebelum jadwal yang telah diten¬ 
tukan. Begitu pula ketika menghadiri un¬ 
dangan kegiatan dari stakeholder, pejabat/ 
pegawai KPPN Saumlaki juga selalu hadir 
dua menit sebelum jadwal yang ditentukan. 
Kehadiran tepat waktu tersebut akan mem¬ 
berikan dampak positif yang akan selalu 
diingat oleh pihak lain. 

2. Menanamkan budaya dua menit sebe¬ 
lum jadwal 

Pada setiap kegiatan, pegawai KPPN Saum¬ 
laki selalu menceritakan budaya kerja yang 
ada di Kementerian Keuangan. Penekanan 
diberikan pada budaya kerja hadir dua 
menit sebelum jadwal yang ditentukan. 
Cerita yang berulang akan membekas pada 
setiap audience sehingga diharapkan akan 
mengubah perilaku disiplin mereka. 

Meningkatnya disiplin masyarakat dan 
pegawai di Kepulauan Tanimbar diyakini 
akan turut meningkatkan produktivitas 
dan efektivitas kerja. Peningkatan tersebut 
pada akhirnya akan memperkuat posisi 
Kepulauan Tanimbar di kancah persaingan 
regional bahkan global. 

Penulis adalah Kepala Seksi Verifikasi, 
Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN 
Saumlaki, Tanimbar, Maluku 

Disclaimer :Tulisan ini merupakan opini 
pribadi dan tidak mewakili pandangan or¬ 
ganisasi 


Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sahono No: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP: 82.895.393.5-941.00 | SIUP: 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna keeiatan masvarakat. lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebaeainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi(S)lelemuku.com - (S)lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















SAMBUNGAN 


KesdiaAan... 

desa-desa, saya lihat ada pasien dari 
Desa Eliasa yaitu desa paling ujung Pulau 
Selam yang berbatasan langsung dengan 
negara tetangga, Australia,” kata dia. 

Fatlolon berharap kegiatan mulia 
dengan moto ‘Senyum Mereka 
Senyum Tanimbar’ tersebut dapat ber¬ 
lanjut di tahun depan, maka dirinya 
meminta Kepala Dinas (Kadis) Kese¬ 
hatan, dr. Juliana Chatarina Ratuanak 
agar menginventarisir semua pasien 
dengan bibir dan langit-langit celah 
hingga ke pelosok desa melalui Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di 
masing-masing kecamatan. “Nanti ada 
kelanjutannya karena kita tahu bahwa 
di desa-desa masih ada masyarakat 
yang menderita sakit ini. Atas nama 
pemda saya patut menyampaikan dan 
memberikan apresiasi juga terima 
kasih kepada teman-teman yang terli¬ 
bat dalam baksos ini,” tutupnya. 

Sementara itu di kesempatan yang 
sama, Kadis Juliana mengungkapkan 
kegiatan yang berjalan berkat kerjasa- 

^... 

“Saya dengan Pak SBY sebenarnya 
sudah janjian lama, tapi belum pas 
waktunya dan hari ini alhamdulillah 
pas waldunya dan ketemu,” kata Pres¬ 
iden selepas pertemuan. 

Menurut Presiden, dinamika dan 
situasi kebangsaan belakangan ini ban¬ 
yak dibicara!^ keduanya selama per¬ 
temuan berlangsung. Selain itu, perso¬ 
alan ekonomi globd dan antisipasinya 
tak luput dari pembicaraan. “Terutama 

Dubes... 

Keputusan Bupati Tanimbar Nomor 
551-352-Tahun 2019 tanggal 29 Mei 
2019 tentang Perubahan atas Kepu¬ 
tusan Bupati Nomor 551-151-Tabun 
2014 tentang ‘Penetapan Nama Jalan 
Dalam Kota SaumlaM’ 

“Tanggal 14 Oktober 2019 Pemkab 
Tanimbar akan kukuhkan nama ayah 
atau opa kami di salah satu jalan di Kota 
Saumlaki. Kami semua anak dan cucu 
sangat bangga dengan ayah atau opa dan 
ibu atau oma kami,’ tulis dia di akun me¬ 
dia sosialnya pada Kamis (3/10). 

Sementara itu, Dubes Oratmangun 
pun membagikan riwayat hidup dari 
ayahanda tercinta, Alm Drs. Salmon 
Joseph Lebitduan Oratmangun yang 
berasal dari Desa Olilit dan merupa¬ 
kan anak seorang petani dan nelayan 
desa yang bermimpi besar. “Tamat 
SD, Ayah merantau dan lanjutkan ke 
SMP di Tual, Pulau Kei dan laniut 
merantau ke Manado untuk Sekolah 
Guru. Setamat sekolah guru beliau 
ditugaskan di Ratahan, disanalah 


14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ma Pemkab Tanimbar, Generasi Mem¬ 
bangun (Gema) Tanimbar yang terdiri 
lintas denominasi gereja dan profesi, 
Smile Train, Yayasan Bhakti Indone¬ 
sia, Yayasan Media Group dan Kepoli¬ 
sian Resor (Polres) Maluku Tenggara 
Barat (MTB) pada Kamis (10/9) hing¬ 
ga Minggu (13/9) itu telah berhasil 
melakukan operasi terhadap 35 pasien 
anak-anak hingga dewasa. 

“Kami bekerjasama disini bersama 
dengan gema Tanimbar dan dapat 
restu juga dukungan yang baik sekali 
dari bapak bupati, ibu ketua tp pkk Ta¬ 
nimbar dan rumah sakit,” ungkap dia. 

Juliana menjelaskan untuk teknis 
menghimpun semua data pasien 
tersebut pihaknya menyurati secara 
berulang-ulang ke Pemerintah Desa 
(Pemdes) dan Puskesmas. Menurutnya 
proses operasi yang dilakukan oleh dok¬ 
ter ahli bedah plastik itu berlangsung 
dengan lancar dan baik tanpa kendala. 

“Saya sangat percaya dan tahu bah¬ 
wa ada beberapa yang masih takut, 
ragu dan kendala harus lewat tempat 

yang berkaitan dengan situasi eksternal 
dari sisi ekonomi yang kita semuanya 
harus hati-hati karena adanya perlam¬ 
batan ekonomi dunia dan masalah yang 
berkaitan dengan dunia yang kelihatan¬ 
nya menuju pada sebu^ resesi. Kami 
bicara banyak,” ujarnya. 

Presiden, saat menerima kedatan¬ 
gan SBY, mengenakan kemeja pu¬ 
tih lengan panjang, sementara SBY 
tampak mengenakan batik dengan 
paduan warna cokelat dan biru. (ROl) 

jumpa dengan sesama guru, asal 
Desa Kamangta, Minahasa bernama 
Ida Frida Ngampas /Paath, itulah Ibu 
dan Oma kami,’^ kata dia. 

Setelah menikah Bupati Oratma¬ 
ngun bersama istri langsung ditu¬ 
gaskan di salah satu pulau terluar di 
Beo, Sanghie Talaud untuk membuka 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri I dan menjadi tempat kelahi¬ 
ran Dubes. Kemudian, Alm. Orat¬ 
mangun kembali ditugaskan untuk 
membuka SMP dan Sekolah Menen¬ 
gah Atas (SMA) di Kota Saumlaki 
dan dikirim ke Kota Ambon untuk 
menjadi guru di Yayasan Xaverius 
Ambon sambil melanjutkan ke IKIP 
untuk meraih gelar Sarjana Pendidi- 
an. “Disana 2 adik saya lahir. Selanjut¬ 
nya dikirim ke Ambon untuk menja¬ 
di Guru di Yayasan Xaverius Ambon 
sambil melanjutkan ke IKIP untuk 
raih gelar Sarjana Pendidian. Di Am¬ 
bon lahir 3 adik saya,” lanjutnya. 

Kemudian Sang Bupati pertama di¬ 
tarik oleh Pemerintah Daerah (Pem- 


yang jauh sehingga ada yang belum 
datang. Nanti kita tetap rekrut lagi 
dan kumpul kalau jumlahnya sudah 
memadahi kita undang lagi yayasan- 
yayasan yang punya kepedulian un¬ 
tuk kegiatan ini untuk bersama-sama 
bebaskan orang dari rasa rendah diri 
karena hari ini kebutuhan bukan 
sandang, pangan dan papan saja teta¬ 
pi kebutuhan untuk saling menghar¬ 
gai, itu harus dijaga,” paparnya. 

Kemudian Inisiator Gema Tanimbar, 
Firman Poceratu menyampaikan ke¬ 
giatan operasi ini sudah dipersiapkan 
sejak bulan Mei 2019 lalu dan dirinya 
pun mengaku bersama para relawan 
akan selalu siap untuk mendukung dan 
mengawal segala program menuju Ta¬ 
nimbar yang lebih baik lagi. “Gema siap 
untuk setiap kegiatan yang bersentu¬ 
han langsung dengan kebutuhan mas¬ 
yarakat kalaupun harus dilakukan da¬ 
lam tahun depan kami akan siap untuk 
mengawal dan bekeijasama dengan sia¬ 
pa saja yang mempunyai kepentingan 
untuk membangun Tanimbar. Kami 

Prabowo... 

selama satu jam. Presiden Joko 
Widodo dan Prabowo Subianto 
memberikan keterangan bersama. 
Presiden mengatakan bahwa keduan¬ 
ya intens membicarakan dan bertukar 
pandangan soal kondisi perekonomi¬ 
an global. “Karena kita tahu semuan¬ 
ya ekonomi global baru menurun. 
Kita tentu saja perlu sebuah sta¬ 
bilitas keamanan dan politik dan 
memerlukan persiapan-persiapan 
dalam rangka memayungi agar kita 
tidak terpengaruh oleh penurunan 
ekonomi global,” jelas Presiden. 

Selain itu. Kepala Negara men¬ 
gungkapkan, gagasan pemindahan 
ibu kota ke Kalimantan Timur juga 
menjadi salah satu pembicaraan 
keduanya. Presiden menyampaikan 
sejumlah alasan yang mendasari 
pemerintah untuk menggagas pe¬ 
mindahan ibu kota tersebut. “Saya 
bercerita banyak kenapa pindah ke 
Kalimantan Timur. Alasannya ini, 
ini, ini. Kami sampaikan semuanya 
juga dengan Bapak Prabowo Sub- 

da) menjadi anggota Badan Pemer¬ 
intah Harian (BPH), Ketua Badan 
Pengembangan Pariwisata Daerah 
(Bapparda) dan sebagai Kepala Dinas 
Pariwisata pertama Propinsi Maluku. 

Setelah pensiun Bupati Oratmangun 
saat itu terjun ke dunia politik dan temi- 
lih menjadi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Maluku dan 
Bupati pertama di kabupaten baru saat 
itu kabupaten Maluku Tenggara Barat 


akan mendukung,” tutur dia. 

Selanjutnya Ketua Yayasan Bhakti 
Indonesia, Karina Mardijanto menga¬ 
takan bahwa yayasan yang didirikan 
sejak tahun 2015 itu adalah yayasan non 
profit yang bergerak khusus untuk op¬ 
erasi gratis bibir dan langit-langit celah. 

Ia menambahkan tim yang datang khu¬ 
sus melakukan baksos di Tanimbar ber¬ 
jumlah 6 orang, yang terdiri dari 2 dokter 
spesialis bedah plastik, 2 asisten dokter, 1 
dokter anestesi dan 1 administrasi. 

Karina pun meminta Pemkab Tanim¬ 
bar untuk bisa mendata lebih banyak lagi 
pasien dengan bibir dan langit celah, se¬ 
cara khusus pasien dibawah usia 2 tahun 
karena pada usia tersebut berkemungk¬ 
inan lebih besar untuk bicara normal. 

“Kami sebetulnya sangat berharap 
ini bukan yang pertama dan terakhir 
kali dan bisa dapat pasien-pasien yang 
usianya masih dibawah 2 tahun. Kare¬ 
na bisa memperbaiki bicara mereka 
dan mereka bisa bicara normal jika 
memang ada penanganan lebih ce¬ 
pat akan lebih baik,” mintanya. (L02) 

ianto,” imbuh Kepala Negara. 

Prabowo, yang turut berkesempa¬ 
tan menyampaikan keterangannya, 
mengatakan bahwa pihaknya men¬ 
dukung gagasan pemindahan ibu 
kota sebagaimana yang disampaikan 
oleh Presiden. “Saya menyampaikan, 
saya mendukung gagasan ibu kota. 
Tentunya, beliau juga mengatakan, 
akan melalui kajian-kajian yang te¬ 
pat dan sudah dilaksanakan banyak 
kajian. Jadi kita akan mendukung ga¬ 
gasan itu,” kata Prabowo. 

Selain itu, Prabowo juga menya¬ 
takan bahwa pihaknya juga siap 
membantu pemerintah apabila 
dibutuhkan. Meskipun keduanya 
pernah berkompetisi pada pesta 
demokrasi yang lalu, Prabowo men¬ 
gatakan bahwa hal itu bukan men¬ 
jadi penghalang. “Kita bertarung 
secara politik, begitu selesai kepent¬ 
ingan nasional yang utama saya 
berpendapat kita harus bersatu. Jadi 
saya sampaikan ke beliau, apabila 
kami diperlukan, kami siap untuk 
membantu,” tandas Prabowo. (ROl) 

(MTB) sebelum perubahan nama. 

“Setelah selesai semua tugas. Ibu 
mengajak ayah untuk di hari tua kem¬ 
bali ke tempat dimana awal jumpa 
mereka yalmi di Desa Kaman^a 
dan kota Manado. Ayah kembali ke 
Pangkuan Tuhan Yang Maha Esa di 
bulan Agustus 2013, Ibu menyusul 
di Bulan Desember 2016. Semoga se¬ 
mangat Ayah dan Ibu terus menginspi¬ 
rasi anak dan cucunya,” tutupnya. (L2) 


Polisi.. 

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Bant¬ 
en. Akibat tusukan Abu Rara, mantan 
panglima Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia (ABRI) tersebut sempat dilari¬ 
kan ke rumah sakit terdekat, sebelum di¬ 
terbangkan dengan helikopter ke Rumah 
Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) 
Gatot Subroto di Jakarta. 

Dedi mengakui Detasemen Khusus 88 
Antiteror memang sudah mengikuti Abu 
Rara sejak kelompok Abu Zee ditangkap. 
Abu Rara hanya sekali berkomunikasi 
langsung dengan Abu Zee, kemudian peigi 
ke Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. 
Selama tin^al di Menes, polisi belum me¬ 
nemukan persiapan atau bukti melawan 
hukum yang dilakukan oleh Abu Rara. 


Dalam pemeriksaan polisi dua hari 
terakhir. Abu Rara mengaku tertekan 
setelah mendengar Abu Zee ditangkap 
bulan lalu. Dia takut dirinya juga bakH 
ditangkap. Karena itu. Abu Rara menga¬ 
takan kepada istrinya sekaranglah waktu 
untuk mempersiapkan am^yah atau 
serangan terhadap aparat pemerintah 
atau aparat keamanan. 

Ketika mendengar ada rombongan pe¬ 
jabat datang ke Menes menggunakan he¬ 
likopter dan melihat masyarakat berker¬ 
umun di sana untuk menyambut. Abu 
Rara mengajak istrinya ke alun-alun. Ke¬ 
pada penyidik. Abu Rara mengaku tidak 
mengetahui siapa pejabat yang datang. 

“Langsung secara spontan menuju alun- 
alun. Dia menceritakan kepada isrinya, 
‘Nanti saya akan menyerang bapak yang 


turun dari heli, kamu nanti langsung 
menusuk anggota polisi yang dekat dan 
siapa saja yang kamu ketemukan dekat 
dengan bapak ini (Wiranto).’ Jarak antara 
rumah (Abu Rara) dengan alun-alun itu 
kurang lebih 300 meter’’ kata DedL 

Abu Rara, bersama istri dan anak per¬ 
empuannya yang masih kecil kemudian 
mencoba mendekati sasaran tapi beber¬ 
apa kali dihalau oleh polisi. Tapi mereka 
tetap memaksa masuk ke kerumunan 
masyarakat yang sedang bersalaman dan 
minta foto bareng dengan Wiranto. 

Berdasarkan rekaman video yang bere¬ 
dar di media sosial. Abu Rara langsung 
menyerang Wiranto saat dia baru keluar 
darimobil berwarna hitam MenumtDedi, 
yang terkena duluan adalah tokoh mas- 
yar^t bernama Haji Fuad Kemudian 


Abu Rara melanjutkan serangan ke Wiran¬ 
to yang langsung tersungkur tanah 
ikri Abu Rara langsung menyerang 
Kepala Kepolisian Sektor Menes Komisa¬ 
ris Driyono. Tidak berhenti sampai di situ, 
perempuan ini nekat menyerang Kepala 
Kepolisian Daerah Banten Inspektur Jen¬ 
deral Tomsi Tohir namun berhasil ditepis 
men^pnakan tongkat komando. Istri ^u 
Rara lantas ditendiig dan roboh ke tanah 
Dedi mengakui polisi akan melakukan 
evaluasi mengenai prosedur pengaman¬ 
an pejabat negara. Sebelum di serang di 
Pandeglang Banten, Wiranto dan tiga 
pejabat lain yakni Menko Maritim Luhut 
Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gu- 
nawan dan Gorris Mere pernah disebut 
oleh Kapolri menjadi target pembunuhan 
oleh perusuh aksi 21-22 Mei 2019. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














S^Lelemuku 


14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


PERISTIWA 


Kapolda Kunjungi Satgas Nemangkawi di Nduga 



AMBON - Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs 
Royke Lumowa, MM, didampingi Komandan 
Satuan Brimob Kombes M. Guntur, Dirkrimsus 
Kombes Firman Nainggolan, Komandan detase¬ 
men (Danden) Gegana Kompol Egia, mengun¬ 
jungi personil Brimob Polda Maluku yang ten¬ 
gah melaksanakan tugas Operasi Namengkawi 


di Kabupatan Nduga, Provinsi Papua. 

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. 
Mohamad Roem Ohoirat mengatakan, kunjun¬ 
gan yang dilakukan kapolda itu untuk melihat 
secara langsung kondisi anggota yang sedang 
melaksanakan tugas Operasi Namengkawi da¬ 
lam rangka pemberantasan kelompok separatis 
bersenjata di daerah tersebut, sekaligus memberi 
motivasi dan semangat kepada anggota. 

“Kemarin pak Kapolda didampingi Dansat Bri¬ 
mob, Danden Gegana dan Dirreskrimsus, men¬ 
datangi kabupaten Nduga, untuk mengunjungi 
sekaligus menyemangati personil Brimob kami 
(Polda Maluku) yang sementara bertugas untuk 
mengamankan wilayah Nduga dari kelompok 
kriminal, bersenjatajelas Roem, kepada media di 
kantornya, Kamis (10/10). 

“Pak kapolda dan rombongan berangkat dari 
bandara Pattimura, menuju Makassar, kemudian 
menuju Jayapura, mereka semalam di kota Jay¬ 
apura, setelah itu berangkat menuju Timika dan 
dari Timika Kapolda dan rombongan ke Distrik 
Kanyem Kabupaten Nduga dengan menumpan¬ 
gi helikoter polisi. Tiba di Kanyem Nduga, pak 
kapolda kemudian memberikan motivasi dan 
menyemangati personil untuk tetap semangat da¬ 
lam melaksanakan tugas, disamping menjaga diri 
dan kesehatan,” kata dia. 

Dikatakan, mantan Kakor Lantas Polri dan 
rombongan berada di Kanyem Nduga selama 
beberapa jam setelah itu kembali ke Timika. 

“Sekitar dua hingga tiga jam di Distrik Kanyem 


Nduga setelah itu langsung mereka kembali ke Timi¬ 
ka, untuk selanjutnya ke Ambon,”terangnya. 

Juru bicara Polda Maluku ini menambahkan, wa¬ 
laupun disibukan dengan tugas selaku Kapolda, teta¬ 
pi beliau (Kapolda) selalu menyempatkan diri untuk 
mengunjungi anggota yang sedang melaksanakan 
tugas dimanapun. Sebelumnya ketika Polda Maluku 
mengirim pasukan untuk pengamanan rekapitulasi 
hasil Pemilu di Jakarta, Kapolda sempat mengun¬ 
jungi mereka. Kemudian Polda Maluku mengirim 
pasukan BKO ke Manokwari Papua Barat dalam 
rangka mengamankan demo yang berujung aksi 
anarkis. Kapolda Juga mengunjungi mereka, dan 
saat ini walaupun kondisi keamanan di Kabupaten 
Nduga masih belum aman betul, namun beliau tetap 
mengunjungi mereka sebagai wujud perhatian dan 
cinta kasih beliau kepada anggota. 

Diakui, personil Brimob Maluku dianggap tangguh 
dan berhasil oleh pimpinan Polri, sehingga selalu dilibat¬ 
kan dalam berbagai operasi di Indonesia. 

“Mulai dari penugasan di operasi Tinombala 
dalam rangka pemberantasan kelompok teroris 
di Poso, penugasan di Papua beberapa waktu lalu, 
belum lagi tuga pengamanan di Jakarta dan be¬ 
berapa tugas lainnya, oleh karenanya diharapkan 
anggota yang saat ini juga harus berhasil. Kapolda 
juga memberikan bingkisan kepada para anggota” 
beber mantan Kapolres Maluku Tenggara. 

Sekitar dua kompi personil brimob Pol¬ 
da Maluku, yang bertugas di Papua Barat 
dan Satu kompi di saat ini sedang melak¬ 
sanakan operasi Namengkawi di Nduga. (LOl) 


Gempa Bumi Capai 1,516 Kali 

SAUMLAKI - Kepala Bidang Mitigasi Gem- 
pabumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono Su- 
nardi, S.Kom menyatakan hingga Senin (14/10) 
aktivitas gempa susulan (aftershocks) di Ambon 
masih terjadi. Hasil monitoring BMKG hingga 
Selasa pagi ini pukul 7.00 WIT tercatat sudah 
terjadi sebanyak 1.516 kali gempa susulan. 

“Masyarakat perlu memahami proses terjadin¬ 
ya gempa susulan. Dalam setiap peristiwa gempa 
kuat terjadi deformasi batuan kerak bumi yang 
menyebabkan pergeseran blok batuan. Karena blok 
batuan yang bergeser sangat luas, maka terjadilah 
ketidaksetimbangan gaya tektonik di zona tersebut. 
Akhirnya muncul gaya-gaya tektonik untuk men¬ 
cari kesetimbangan menuju kondisi stabil,” kata dia. 

Dikatakan dalam proses mencari kesetimban¬ 
gan gaya tektonik itu, terjadilah deformasi-de¬ 
formasi kecil pada batuan di sekitar pusat gem¬ 
pa utama yang dimanifestasikan sebagai gempa 
susulan. Jika gempa kuat yang terjadi memicu 
perubahan dan peningkatan tegangan (stress) di 
sekitar pusat gempa, maka rentetan gempa susu¬ 
lan dipastikan dapat terjadi pada kawasan yang 
mengalami peningkatan stress di sekitar pusat 
gempa utama tersebut. 

“Lazimnya gempa kuat dengan magnitudo di 
atas 6,0 maka wajar jika terjadi aktivitas gempa 
susulan. Semakin besar magnitudo gempa, maka 
potensi gempa susulannya semakin banyak, 
apalagi jika ditunjang dengan kondisi batuan di 
wilayah tersebut yang rapuh,” jelas dia. 

Banyaknya aktivitas gempa bumi susulan di 
Kairatu - Ambon menggambarkan karakteristik 
batuan di wilayah tersebut yang rapuh (brittle). Na¬ 
mun demikian patut disyukuri bahwa tren frekuen¬ 
si aktivitas gempa susulan Kairatu - Ambon kini 
semakin mengecil. Harapan kita semoga gempa su¬ 
sulan segera berakhir dan kondisi kembali normal. 

Ia juga mengharapkan kepada masyarakat agar 
tidakmudahpercayakepadaberitabohong(hoax) 
terkait prediksi gempa dan tsunami yang disebar¬ 
kan pihak yang tidak dapat dipertanggungjawab¬ 
kan kebenarannya. “Gempa bumi belum dapat 
diprediksi dengan akurat kapan, dimana, dan 
berapa besar kekuatannya. Pastikan masyarakat 
mendapatkan informasi gempa bumi dan perin¬ 
gatan dini tsunami yang valid dari sumber resmi 
dan berwenang, yaitu BMKG,” tutup dia. (L02) 


PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk 
Daftar Pamanaog Undian Simpedaa • Kode Brancfi 643 
Paiioda 01 Maret 2019 s/d 31 Agustus 2019 


Hari / Tanggal Cetak : Sabtu, 12-10-2019 


WO| MoKupon | 


^iah SEPEDA MOTOR VDOON R155 YAMAHA 

118143071900197983 1814301004807539 
Hadlah SEPEDA MOTOR JUPTTER Z 125CC YAMAHA 
115093031900035670 1509301000639532 
2I5O93O319OOO19248 1509301005212539 
iadiah SEPEDA MOTOR MIO S 125 YAMAHA 

1 j 5094071900302996 1509401020529533 

2 5093031900113176 509301007819531 
3'8143051900152973 1814301004936532 

todMl AC 1/2 PK CS-YNOSRK] PANASONIC 

1 8143081900021349 1814301000792538 
2|06430ei900047449 64301005704534 
318143041900129121[814301002131534 

^:8143051900251648 '814301004829531 
Uiflsh KULKAS 2 PINTU S3-236ND SHARP 
1)5093061900119421 ,509301002624533 
218023051900042650 802301002703531 
315093051900145997 509301006162533 
4| 5094081900026426 509401022655534 
5!5093081900169281 509301003730531 
'iUdiah MESIN GENSET ET-1 YAMAHA 
1,5094071900181402 509401028234530 
217395041900201870 739501006105537 
3!7395061900065144 739501002217536 
4:8143031900160162 814301004254532 
5,5093061900064099 509301000090534 
6 8143081900069675 814301004687531 
lladlah TV 32 32 USOOD LG 
^1 5094061900047046 509401025516535 

2 5094071900152189 509401019858533 

3 7395041900187724 739501005262530 

4 5094081900249057 509401020421531 

5 5093041900172574 509301001384538 

6 5093031900129209 509301002598538 
Hadiab KULKAS 1 PINTU 53 NL81D SHARP 


jYANSEN JBTEULAWAL 

IyAKOBUS LABOBAR 

IviVlEUER 

Itheresia TANLAIN 
AARON BARNEZ GOLCOND 
Irichard ROGER TANNEW 

jSELEESINA 3ANZEN 
iKORNEU MELMAMBESSY 
'SEPTINUS TETLAG0IY 
;SEMUB.NOACH 

SUPRIADIN 

SHE NIAGA WULANSARl 
RAYMOND TAMNGE 
BERUNDA YANUBY 
WAZIA 

GARRV FERNANOO TB4MA 
WELMINA AUGUSTYN 
MUH CAKRA 
HENORJK BEBENA 
30HANIS WUAYA 
HEROY O. UBRO 

STEVANUS RUC«LF ELWA 
SERAHNA RATUANIK 
MILKA UDIPORU 
MUHAMAO lAFAR 
KIHANIS WUAYA 
FRANSISKUS RUATAMETY 


jUNIT TIAKUR SAUMLAKI 

IUNTT LARAT SAUMLAKI 
j UNIT LARAT SAUMLAKI 

I UNIT LELEMUKU SAUMLAKI 
UNIT LARAT SAUMLAKI 
juNITTIAKUR SAUMLAKI 

UNIT TIAKUR SAUMLAKI 
KC SAUMLAKI 
UNTT TIAKUR SAUMLAKI 
UNIT TIAKUR SAUMLAKI 

I UNIT LARAT SAUMLAKI 
UNIT TEPA SAUMLAKI 
UNIT LARAT SAUMLAKI 
UNIT LELEMUKU SAUMLAKI 
jUNIT LARAT SAUMLAKI 

UNIT LEL^UKU SAUMLAKI 
UNIT KISAR SAUMLAKI 
UNIT KISAR SAUMLAKI 
UNIT TIAKUR SAUMLAKI 
UNIT LARAT SAUMLAKI 
UNIT TIAKUR SAUMLAKI 

UNIT LELEMUKU SAUMLAKI 
UNIT LELEMUKU SAUMLAKI 
UNIT KISAR SAUMLAKI 
UNIT LELEMUKU SAUMLAKI 
UNIT LARAT SAUMLAKI 
UNIT LARAT SAUMLAKI 


I2019-IO-12 21:41:34 

12019-10-12 21:25:53 
12019-10-12 21:26:53 

12019-10-12 21:04:04 
2019-10-12 21:02:26 
12019-10-12 21:00:58 

2019-10-12 18 J2:55 
2019-10-12 18:32:23 
2019-10-12 18:31:54 
2019-10-12 18J1:27 

12019-10-12 18:30:40 
2019-10-12 18:30:05 
2019-10-12 18:29:30 
2019-10-U 18:28:57 

I2OI9-IO-12 18:28:27 

2019-10-12 18:26:20 
2019-10-U 18:25:49 
2019-10-U 18U5:18 
2019-10-U 18:27:54 
2019-10-U 18:27:21 
2019-10-12 18U6:S2 

i2019-10-U 18:21:13 
12019-10-U 18:23:26 
12019-10-U 18:22:58 
2019-10-U 18:2231 

I2OI9-IO-U 18:22:05 

12019-10-U 18:21:41 


1 [7395061900193225 739SOI007425532 
2,5094061900319453 509401024997534 

3 8023041900031633 802301002791534 

4 7395081900110336 739501001035533 

5 8023041900097693 802301001283538 

6 5094051900083477 509401010792536 
710643061900022247 64301006475536 

Hadiah TV 28 28 MT49VF LG 
“1]7395051900027184 739501003444534 
215094051900004645 509401028006539 
3 j 7395041900209405 739501008421531 
418143051900147118 814301002105533 
515094061900056345 509401024632532 

6 5094031900190611 509401027088538 

7 7395041900058070 739501002996538 

8 5094061900029285 509401007971531 

MadMl MESIN CUCI ES-T85CR-BK/VK/PK SHARP 

1 5093061900025885 509301001548530 

2 5093081900082305 509301004461533 

3 8143061900160722 814301007836537 

4 8143031900097983 814301000315530 

5 8143031900056153 814301003666532 

6 5093031900003578 509301008309539 

7 0643071900152665 64301013593537 

8 5093081900067561 509301000563537 

9 5094071900108905 509401009784532 

[total pemenang : Si 


HASNIA 

FAROIN 

PCXJKARPUS EIWURY 
OAOOY MATHIAS MANUPU 
iJAKOB LETLORA 
CORNEU LATYAN 
LEVINTIIE JOLTUWUS 

AORIANA AUGUSTYN 

SUHERNI 

JENNYUBJAAN 

NOA MARIA UMPENAWANY 

HENDRIK SERMATANG 

BUDI MASELA 

VIVl EUER 

RUKUN M.M.CQ.C.THIOD 

ALBERT TANJUNG 
VERAWATl 
RENDRA WIGUNA 
AOE IRMA AWIRANA 
RIDOLOF MARKUS 
WAWAN A 

SR. VAIENTINA LAMERE 
NAOMI KORITELU 
GRJ HATI KUDUS/NY.BA 


lUNIT KISAR SAUMLAKI 
UNIT LELEMUKU SAUMLAKI 
'UNIT TEPA SAUMLAKI 
UNH KISAR SAUMLAKI 
UNU TEPA SAUMLAKI 
UNIT LELEMUKU SAUMLAKI 
KC SAUMLAKI 

lUNIT KISAR SAUMLAKI 
luNIT LELEMUKU SAUMLAKI 
UNIT KISAR SAUMLAKI 
UNIT TIAKUR SAUMLAKI 
UNIT LELEMUKU SAUMLAKI 
UNH LELEMUKU SAUMLAKI 
UNH KISAR SAUMLAKI 
UNIT LELEMUKU SAUMLAKI 

'unit LARAT SAUMLAKI 
UNIT LARAT SAUMLAKI 
UNIT TIAKUR SAUMLAKI 
UNIT TIAKUR SAUMLAKI 
UNIT TIAKUR SAUMLAKI 
UNIT LARAT SAUMLAKI 
KC SAUMLAKI 
UNIT LARAT SAUMLAKI 
UNIT LELEMUKU SAUMLAKI 


2019-10-12 18:20:30 
2019-10-U 18:20:03 
2019-10-12 18:19:41 
2019-10-12 18:19:11 
2019-10-12 18:18:45 
2019-10-12 18:18:21 
2019-10-12 18:17:56 

I2019-IO-12 18:16:24 
12019-10-12 18:15:55 
2019-10-12 18:15:32 
I2O19-IO-U 18:15:09 
'2019-10-12 18:14:44 
2019-10-12 18:14:19 
'2019-10-U 18:13:53 
2019^ 10-U 18:13:27 

2019-10-12 18:08:20 
2019-1O-U 18:11:57 
2019-10-12 18:11:26 
|2019-10-U 18:11:03 
12019-lO^U 18:10:37 
2019-10-U 18:10:15 
2019-10-12 18:09:50 
2019-10-12 18:09:19 
2019-10-U 18:08:53 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




































